
© 2001, Teddy Surya Gunawan 





Muqaddimah : 


Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad- nya hadits dari Abu Buraidah dari ayahnya dan 
mt-marfu -kannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , 


‘ P elajarilah surat Al-Baqarah, karena mengambil surat Al-Baqarah adalah keberkahan dan 
meninggalkannya adalah kerugian. Itu semua tidak bisa dikerjakan oleh ahli sihir. " Basulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diam sejenak. Sabda beliau lagi , "P elajarilah surat Al-Baqarah dan Ali 
Imran karena keduanya adalah kembang dan keduanya menaungi orang yang membacanya pada Hari 
Kiamat. Keduanya saat itu laksana dua awan atau dua bayangan atau sekawanan burungyang banyak. 
Pada Hari Kiamat ketika kubur terbelah, Al-Qur'an menemui pembacanya seperti orang yang pucat 
pasi. Kata Al-Qur'an , Apakah engkau kenal denganku?' Jawab orang tersebutjAku tidak kenal 
denganmu. Siapa kamu ?' Kata Al-Qur'an , Akulah yang membuatmu kehausan di siang hari yang 
panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang berjalan di belakang 
barang dagangannya. Dan sekarang engkau, berjalan di belakang semua barang dagangan.' Kalu Allah 
memberinya kerajaan dengan Pangan Kanan-Nya, keabadian dengan Tangan Kiri-Nya dan meletakkan 
mahkota Al-Qaqar di atas kepalanya. Selain itu, kedua orangtuanya diberi dua pakaian yang tidak 
sanggup dipikul oleh dunia? Kedua orangtuanya bertanya, Apa yang menyebabkan kami diberi pakaian 
seperti ini?' H ikat akan kepada keduanya, Kalian berdua diberi pakaian seperti ini karena anakmu 
berpegang teguh dengan Al-Qur'an. ‘Dikatakan kepada anaknya, Bacalah dan naiklah menuju tangga 
surga dan mahligainya, la naik ke atas selagi menghafal Al-Qur'an atau membacanya dengan tartil'." 



Daftar Surat: 


46. Al-Ahqaf 

47. Muhammad 

48. Al-Fath 

49. Al-Hujurat 

50. Qaf 

51. Adz-Dzaariyat 

52. Ath-Thuur 

53. An-Najm 

54. Al-Qamar 

55. Ar-Rahman 

56. Al-Waaqi’ah 

57. Al-Hadiid 

58. Al-Mujadilah 

59. Al-Hasyr 

60. Al-Mumtahanah 

61. Ash-Shaff 

62. Al-Jumu’ah 

63. Al-Munaaflquun 

64. Ath-Thaghaabun 

65. Ath-Thalaq 

66. At-Tahrim 

67. Al-Mulk 

68. Al-Qalam 

69. Al-Haaqqah 

70. Al-Ma’aarij 

71. Nuuh 

72. Al-Jinn 

73. Al-Muzzammil 

74. Al-Muddatstsir 

75. Al-Qiyamah 

76. Al-Insaan 

77. Al-Mursalat 

78. An-Nabaa’ 

79. An-Naazi’at 

80. ‘Abasa 


81. At-Takwir 

82. Al-Infithaar 

83. Al-Muthaffifin 

84. Al-Insyiqaaq 

85. Al-Buruuj 

86. Ath-Thariq 

87. Al-A’laa 

88. Al-Ghaasyiyah 

89. Al-Fajr 

90. Al-Balad 

91. Asy-Syams 

92. Al-Lail 

93. Ad-Dhuhaa 

94. Al-Insyiraah 

95. At-Tiin 

96. Al-‘Alaq 

97. Al-Qadr 

98. Al-Bayyinah 

99. Al-Zalzalah 

100. Al-‘Aadiyat 

101. Al-Qaari’ah 

102. At-Takaatsur 

103. Al-’Asyr 

104. Al-Humazah 

105. Al-Fiil 

106. Quraish 

107. Al-Maa’uun 

108. Al-Kautsar 

109. Al-Kaafiruun 

110. An-Nashr 

111. Al-Lahab 

112. Al-Ikhlas 

113. Al-Falaq 

114. An-Naas 






Surat Al-Ahqaf: 


Haa Miim. (QS. 46:1) 

Diturunkan kitab ini dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (QS. 46:2) 

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
dalam waktu yang ditentukan.Dan orang-orang yang kafir 
berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. (QS. 
46:3) 

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu 
sembah selain Allah;perlihatkanlah kepada-Ku apakah yang 
telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka 
berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit Bawalah 
kepadaku kitab yang sebelum (al-Qur f an) ini atau peninggalan 
dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah 
orang-orang yang benar". (QS. 46:4) 

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang 
menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada 
dapat memperkenankan (do'anya) sampai hari kiamat dan 
mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka. (QS. 46:5) 

Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya 
sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan 
mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. (QS. 46:6) 

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang 
menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari 
kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka:"Ini 
adalah sihir yang nyata". (QS. 46:7) 

Bahkan mereka mengatakan:"Dia (Muhammad) telah 
mengada-adakannya (al-Qur'an)", Katakanlah:"Jika aku 
mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa 
sedikitpun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu.Dia 
lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang al- 
Qur f an itu.Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu 
dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 
(QS. 46:8) 

Katalanlah:"Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul- 
rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat 
terhadapku dan tidak (pula) terhadap mu. Aku tidak lain 
hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepaddaku dan aku 
tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang memberi 
penjelasan". (QS. 46:9) 

Katakanlah:"Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah 
pendapatmu jika al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahal 
kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil 
mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut 
dalam) al-Qur f an lalu dia beriman, sedang kamu 
menyombongkan diri.Sesungguhnya Allah tiada memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim". (QS. 46:10) 

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang 
beriman:"Kalau sekiranya dia (al-Qur f an) adalah suatu yang 
baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) 
kepadanya.Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk 
dengannya maka mereka berkata:"Ini adalah dusta yang lama". 
(QS. 46:11) 

Dan sebelum al-Qur ? an itu telah ada kitab Musa sebagai 
petunjuk dan rahmat.Dan ini (al-Qur ? an) adalah kitab yang 
membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi 
peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memeri kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. 46:12) 
Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan:"Tuhan kami 
ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) 
berduka cita. (QS. 46:13) 

Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di 




























dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. (QS. 46:14) 

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 
(pula).Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 
bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 
empat puluh tahun ia berdo'a:"Ya Tuhanku, tunjukilah aku 
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan 
kepadaku da kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat 
berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 
cucuku.Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri M . 
(QS. 46:15) 

Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka 
amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni 
kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni 
surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada 
mereka. (QS. 46:16) 

Dan orang ang berkata kepada dua orang ibu bapaknya:"Cis 
bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan 
kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh 
telah berlalu beberapa umat sebelumku lalu kedua ibu 
bapaknya memohon pertolongan kepada Allah seraya 
mengatakan:"Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji 
Allah itu adalah benar".Lalu dia berkata:"Ini tidak lain 
hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka". (QS. 
46:17) 

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti (azab) atas mereka 
bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari 
jin dan manusia.Sesungghnya mereka adalah orang-orang yang 
merugi. (QS. 46:18) 

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 
tiada dirugikan. (QS. 46:19) 

Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke 
neraka (kepada mereka dikatakan):"Kamu telah menghabiskan 
rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan 
kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini 
kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu 
telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu 
telah fasik". (QS. 46:20) 

Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad yaitu ketika dia 
memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaaf dan 
sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi 
peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan 
mengatakan):"Janganlah kamu menyembah selain Allah, 
sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang 
besar". (QS. 46:21) 

Mereka menjawab:"apakah kamu datang kepada kami untuk 
memalingkan kami dari (menyembah) ilah-ilah kami Maka 
datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan 
kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar". 
(QS. 46:22) 

Ia berkata:"Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya 
pada sisi Allah dan aku hanya) menyampaikan kepadamu apa 
yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu 
adalah kau yang bodoh". (QS. 46:23) 

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang 
menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka:"Inilah 
awan yang akan menurunkan hujan kepada kami".(Bukan)! 
bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan 









bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan 
segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, (QS. 
46:24) 

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah 
Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi 
kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka.Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. (QS. 

46:25) 

Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan 
mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan 
kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan 
kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi 
pendengaran, penglihatan dan hati merekatidak berguna 
sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengngkari 
ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang 
dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. (QS. 46:26) 
Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di 
sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda 
kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali 
(bertaubat). (QS. 46:27) 

Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Ilah 
untuk mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong 
mereka.Bahkan ilah-ilah itu telah lenyap dari mereka Itulah 
akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada- 
adakan. (QS. 46:28) 

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin 
kepadamu yang mendengarkan al-Qur f an, maka tatkala 
mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka 
berkata:"Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)".Ketika 
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya 
(untuk) memberi peringatan. (QS. 46:29) 

Mereka berkata:"Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan kitab (al-Qur f an) yang telah diturunkan 
sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang 
sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada 
jalan yang lurus. (QS. 46:30) 

Hai kaum kami, terimalah (seman) orang yang menyeru 
kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan 
mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab 
yang pedih. (QS. 46:31) 

Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru 
kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab 
Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain 
Allah.Mereka itu dalam kesesatan yang nyata". (QS. 46:32) 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa 
sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 
Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa 
menghidupkan orang-orang mati Ya (bahkan) sesungguhnya 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. 46:33) 

Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan 
kepada neraka, dikataka kepada mereka):"Bukankah (azab) ini 
benar" Mereka menjawab:"Ya benar, demi Tuhan kami". 

Allah berfirman: "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu 
selalu ingkar". (QS. 46:34) 

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai 
keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah 
kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.Pada hari 
mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka 
(merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat 
pada siang hari.(Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak 
dibinasakan melainkan kaum yang fasik. (QS. 46:35) 













Surat Muhammad: 


Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan 
mereka. (QS. 47:1) 

Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan 
mengerjakan amal-amal saleh dan beriman (pula) kepada apa 
yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari 
Tuhan mereka, Allah mengahpus kesalahan-kesalahan mereka 
dan memperbaiki keadaan mereka. (QS. 47:2) 

Yang demikian adaah karena sesungguhnya orang-orang kafir 
mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang 
beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka.Demikianlah 
Allah membuat untuk menusia perbandingan-perbandingan 
bagi mereka. (QS. 47:3) 

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan 
perang) maka pancunglah batang leher mereka.Sehingga 
apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah 
mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka 
atau menerima tebusan sampai perang berhenti.Demikianlah, 
apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan 
mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan 
sebagian yang lain.Dan orang-orang yang gugur pada jalan 
Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. (QS. 
47:4) 

Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan 
memperbaiki keadaan mereka. (QS. 47:5) 

dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah 
diperkenalkan-Nya kepada mereka. (QS. 47:6) 

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) 
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu. (QS. 47:7) 

Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka 
dan Allah menghapus amal-amal mereka. (QS. 47:8) 

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci 
kepada apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an) lalu Allah 
menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka. (QS. 47:9) 

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka 
bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana 
kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah 
menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir 
akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (QS. 47:10) 

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah 
pelindung orang-orang yang beriman dan karena 
sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai 
pelindung" (QS. 47:11) 






l ^ LI > - 

















l’* * * -r 









Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai.Dan orang-orang yang kafir itu 
bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti 
makannya binatang-binatang.Dan neraka adalah tempat 
tinggal mereka. (QS. 47:12) 

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) 
lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah 
mengusirmu itu.Kami telah membinasakan mereka; maka 
tidak ada seorang penolongpun bagi mereka. (QS. 47:13) 

Maka apakah orang-orang yang berpegang pada keternagan 
yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (syaitan) 
menjadikan mereka memandang baik perbuatannya yang 
buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya (QS. 47:14) 

(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan 
kepada orang-orang yang bertaqwa yang di dalamnya ada 
sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, 
sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai- 
sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya 
dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka di 
dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan 
ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal 
dalam, dan diberi minuman dengan air yang mendidih 
sehingga memotong-motong ususnya (QS. 47:15) 

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan 
perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu 
mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu 
pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi):"Apakah yang 
dikatakannya tadi" Mereka itulah yang dikunci mati hati 
mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. 
47:16) 

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah 
petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka 
(balasan) ketaqwaannya. (QS. 47:17) 

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari 
kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, 
karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya.Maka 
apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila 
hari kiamat sudah datang (QS. 47:18) 

Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan 
Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) 
orang-orang Mu'min, laki-laki dan perempuan.Dan Allah 
mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. 

(QS. 47:19) 


_ > 

^ - L I A 'l 


' 14 ^ \jr *' 


V'sfT 




X * 




~>A\' "e' 


< A 


A k' • l'* > tr 


«'c 










y 




Aju jj 


i vi 


^ U'' 





Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada 
diturunkan suatu surat" Maka apabila diturunkan suatu surat 
yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) 
perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam 
hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang 
pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. 

(QS. 47:20) 

Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik 
bagi mereka) .Apabila telah tetap perintah perang (mereka 
tidak menyukainya) .Tetapi jikalau mereka benar (imannya) 
tehadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi 
mereka. (QS. 47:21) 

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan (QS. 47:22) 

Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan- 
Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. 
(QS. 47:23) 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an ataukah 
hati mereka terkunci (QS. 47:24) 

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada 
kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah 
menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan 
angan-angan mereka. (QS. 47:25) 

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang 
munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada 
apa yang ditumnkan Allah (orang-orang Yahudi):"Kami akan 
mematuhi kamu dalam beberapa urusan",sedang Allah 
mengetahui rahasia mereka. (QS. 47:26) 

Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) 
mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan 
pungggung mereka (QS. 47:27) 

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti 
apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka 
membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu 
Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka. (QS. 47:28) 

Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya 
mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian 
mereka (QS. 47:29) 


» ' > "'t. .1'iW'?" -* 'i f Z'' M f t i " 

Om o Vjj UI* U Z- J>UJI < UA)j» 


» y C 
















fc>xi"' .r> > a 


A* O’ oU - * ir J^r l/^-o 


s ? s' 




I Jjk J\ djjX* rr 




A 


x < // f /J/*/ ✓ . < 












\i\ 




«• I • 


A 


> -' Z 




z 







Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan 
mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat 
mengenal mereka dengan tanda-tandanya.Dan kamu benar- 
benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan 
mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu 
(QS. 47:30) 

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu 
agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan 
bersabar diantara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik 
buruknya) hal ihwalmu. (QS. 47:31) 

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi (manusia) 
dari jalan Allah serta memusuhi rasul setelah petunjuk itu jelas 
bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada 
Allah sedikitpun.Dan Allah akan menghapuskan (pahala) 
amal-amal mereka. (QS. 47:32) 

Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan 
ta'atlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) 
amal-amalmu" (QS. 47:33) 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam 
keadaaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi 
ampun kepada mereka. (QS. 47:34) 

Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah 
yang di atas dan Allah-(pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali 
tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu. (QS. 47:35) 

Sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan dan senda 
gurau.Dan jika kamu beriman serta bertaqwa, Allah akan 
memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta 
harta-hartamu. (QS. 47:36) 

Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu 
(supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan 
Dia akan menampakkan kedengkianmu. (QS. 47:37) 

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk 
menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah.Maka diantara kamu 
ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia 
hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.Dan Allah-lah yang 
Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang 
membutuhkan(Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia 
akan menganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka 
tidak akan seperti kamu (ini). (QS. 47:38) 


>'< ~" s 


y ^ > / 


• I ♦ t* 9 r + I fc 






i’Ts' T T X T ^ A ^ s*' s 










Surat Al-Fath: 


Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada kamu 
kemenangan yang nyata, (QS. 48:1) 

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa 
yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan 
nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang 
lurus, (QS. 48:2) 

dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat 
(banyak). (QS. 48:3) 

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati 
orang-orang mu'min supaya keimanan mereka bertambah di 
samping keimanan mereka (yang telah ada).Dan kepunyaan 
Allah-lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana, (QS. 48:4) 

supaya Dia memasukkan orang-orang mu'min laki-laki dan 
perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi 
kesalahan-kesalahan mereka.Dan yang demikian itu adalah 
keberuntungan yanh besar di sisi Allah, (QS. 48:5) 

dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan 
yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah.Mereka 
akan mendapatkan giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan 
Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan 
bagi mereka neraka Jahannam.Dan (neraka Jahannam) itulah 
sejahat-jahat tempat kembali. (QS. 48:6) 

Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi.Dan adalah 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 48:7) 

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan, (QS. 48:8) 

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya.Dan bertasbi 
kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. 48:9) 

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.Tangan 
Allah di atas tangan mereka,maka barangsiapa yang melanggar 
janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa 
dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada 
Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS. 
48:10) 

Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke 
Hudaibiyah) akan mengatakan:"Harta dan keluarga kami telah 
merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; 
mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada 
dalam hatinya.Katakanlah:"Maka siapakah (gerangan) yang 
dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia 
menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia 
menghendaki manfa'at bagimu.Sebenarnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 48:11) 

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang 
mu'min tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka 
selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu 
memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu 
telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu 





c 


21 






K kAA CkTD' «I»! 










3 ' 'o* 

' . *' s 

• I ^ r !«• • 







J\\< * ' .s'/" \ T'**** ' 

' u -'•'t,^»> 4 ^ 

rfir » >" < f f A " ^ ^ 

L t ^ by 




z, 's 




0 'L 


* 




Dilii D3ytiAJf jS 

i 0L 


\S 


A \ 




S'* 



^ l.Oy4 i 

















menjadi kaum yang binasa. (QS. 48:12) 

Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang- 
orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala. (QS. 48:13) 

Dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.Dia 
memberi ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan 
mengazab siapa yang dikehendaki-Nya.Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 48:14) 

Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila 
kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan; 
"Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu; mereka 
hendak merobah janji Allah. (QS. 48:15) 

Katakanlah:"Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami: 
demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; mereka akan 
mengatakan:"Sebenarnya kamu dengki kepada kami".Bahkan 
mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.Katakanlah 
kepada orang-orang Badwi yang tertinggal:"Kamu akan diajak 
untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang 
besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah 
(masuk Islam).Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya 
Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika 
kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling 
sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab 
yang pedih". (QS. 48:16) 

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang 
yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut 
berperang).Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan 
barangsiapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan 
azab yang pedih. (QS. 48:17) 

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min 
ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka 
Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu 
menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan 
kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). 
(QS. 48:18) 

Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka 
ambil.Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(QS. 48:19) 

Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak 
dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini 
untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari 
(membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar itu 
menjadi bukti bagi orang-orang mu f min dan agar Dia 
menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. (QS. 48:20) 

Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang 
lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya 
yang sungguh Allah telah menentukan-Nya.Dan Allah adalah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 48:21) 

Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah 
mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian 
mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) 
penolong. (QS. 48:22) 






Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, 
kamu sekali-kali tiada akan menemukan pembahan bagi 
sunnatullah itu. (QS. 48:23) 

Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari 
(membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari 
(membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah 
memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. (QS. 48:24) 

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu 
dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban 
sampai ke tempat (penyembelihan)nya.Dan kalau tidaklah 
karena laki-laki yang mu'min dan perempuan-perempuan yang 
mu'min yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan 
membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa 
kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan 
menahan tanganmu dari membinasakan mereka).Supaya Allah 
memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat- 
Nya.Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami 
akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan 
azab yang pedih. (QS. 48:25) 

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka 
kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah 
menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada 
orang-orang mu'min dan Allah mewajibkan kepada mereka 
kalimat taqwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat 
taqwa itu dan patut memilikinya.Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. (QS. 48:26) 

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya 
tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) 
bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil 
Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur 
rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak 
merasa takut.Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu 
ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang 
dekat. (QS. 48:27) 

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk 
dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua 
agama.Dan cukuplah Allah sebagai saksi. (QS. 48:28) 

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 
berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku' dan 
sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda 
meraka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat 
mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan 
tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 
menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; 
tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena 
Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan 
kekuatan orang-orang mu'min).Allah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh 
di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. 48:29) 





Surat Al-Hujuraat: 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului 
Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada 
Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. (QS. 49:1) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 
suaramu lebih dari suara Nabi, dam janganlah kamu berkata 
padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) 
sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak 
hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. 
(QS. 49:2) 

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi 
Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati 
mereka oleh Allah untuk bertaqwa.Bagi mereka ampunan dan 
pahala yang besar.c (QS. 49:3) 

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar 
kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. (QS. 49:4) 

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu ke luar 
menemui mereka sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi 
mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. 49:5) 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 
menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. 49:6) 

Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada 
Rasulullah.Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam 
beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat 
kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada 
keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta 
menjadikan kamu benci kepada kekefiran, kefasikan dan 
kedurhakaan.Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan 
yang lurus, (QS. 49:7) 

sebagai karunia dan nikmat dari Allah.Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 49:8) 

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min 
berperang maka damaikanlah antara keduanya.Jika salah satu 
dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan 
yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu 
sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku 
adillah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berlaku adil. (QS. 49:9) 

Sesungguhnya orang-orang mumin adalah bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah 
kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49:10) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 
mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka 
(yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok- 
olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) 
wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok- 
olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan 
janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 




s S *■ f s 4* y 4 * . 


s"**' 

. II1 . ^ *• I • 




Z'» 



✓ 'i 




















panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman 
dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. (QS. 49:11) 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa 
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan 
janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yaang 
lain.Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah.Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. 

49:12) 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal (QS. 49:13) 

Orang-orang Arab Badwi itu berkata: M Kami telah 
beriman".Katakanlah (kepada mereka):"Kamu belum 
beriman,tetapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu 
belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu ta'at kepada 
Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan menourangi sedikitpun 
(pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang". (QS. 49:14) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian 
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan 
jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang 
benar. (QS. 49:15) 

Katakanlah (kepada mereka):"Apakah kamu akan 
memberitahukan kepada Allah tentang agamamu 
(keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui 
seagala sesuatu". (QS. 49:16) 

Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan 
keislaman mereka.Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah 
memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, 
seabenaarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat 
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika 
kamu adalah orang-orang yang benar". (QS. 49:17) 

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan 
di bumi.Dan Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 
49:18) 







Surat Qaaf: 


Qaaf Demi al-Qur'an yang sangat mulia. (QS. 50:1) 

(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang 
karena telah datang kepada mereka seorang pemberi 
peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah 
orang-orang kafir: M Ini adalah suatu yang amat ajaib" (QS. 

50:2) 

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami 
akan kembali lagi), itu adalah suatu pengembalian yang tidak 
mungkin. (QS. 50:3) 

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan 
oleh bumi dari (tubuh-tubuh mereka), dan pada sisi Kamipun 
ada kitab yang memelihara (mencatat). (QS. 50:4) 

Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala 
kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada 
dalam kadaan kacau balau. (QS. 50:5) 

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas 
mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya 
dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun (QS. 
50:6) 

Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya 
gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya 
segala macam tanaman yang indah dipandang mata. (QS. 50:7) 
untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba 
yang kembali (mengingat Alloh). (QS. 50:8) 

Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfa'atnya 
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji- 
biji tanaman yang diketam, (QS. 50:9) 

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang 
yang bersusun-susun, (QS. 50:10) 

untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami 
hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering).Seperti itulah 
terjadinya kebangkitan. (QS. 50:11) 

Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan 
penduduk Rass dan Tsamud, (QS. 50:12) 
dan kaum f Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth, (QS. 50:13) 
dan penduduk Aikah serta kaum Tubba', semuanya telah 
mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinyalah mereka 
mendapat hukuman yang sudah diancamkan. (QS. 50:14) 

Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama 
Sebenarnya mereka dalam keadan ragu-ragu tentang 
penciptaan yang baru. (QS. 50:15) 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 
mengetahui apa yang dibisikkanoleh hatinya, dan Kami lebih 
kepadanya daripada urat lehernya, (QS. 50:16) 

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, 
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di 
sebelah kiri. (QS. 50:17) 

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS. 50:18) 

Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya.Itulah 
yang kamu selalu lari dari padanya. (QS. 50:19) 

Dan ditiuplah sangkakala.Itulah hari terlaksananya ancaman. 
(QS. 50:20) 

Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang 
malaikat, penggiring dan seorang malaikat penyaksi. (QS. 
50:21) 

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, 
maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) 
matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. (QS. 
50:22) 

Dan yang menyertai dia berkata:"Inilah (catatan amalnya) yang 
tersedia pada sisiku". (QS. 50:23) 

Allah berfirman:"Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam 



* Am * - '<c i 'Y r-'-A ’f " f-* *" 

* 


- -V. * * 



fjit' i ^ ^ ^ r f s- 

t gr* e&j feSI; 



E£2Jf, 



r >C C *j -l?»* 






'C * + 





_ „ , ^ »lZ.. 

A. , ■* 

44 




















neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (QS. 
50:24) 

yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi 
ragu-ragu, (QS. 50:25) 

yang menyebah sembahan yang lain beserta Allah maka 
lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat". (QS. 50:26) 
Yang menyertai dia berkata (pula):"Ya Tuhan kami, aku tidak 
menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan 
yang jauh". (QS. 50:27) 

Allah berfirman: "J anganlah Kamu bertengkar di hadapan-Ku, 
padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan 
ancaman kepadamu". (QS. 50:28) 

Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali 
tidak menganiaya hamba-hamba-Ku. (QS. 50:29) 

(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya 
kepada jahannam:"Apakah kamu sudah penuh" Dia 
menjawab:"Masih adakah tambahan" (QS. 50:30) 

Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang 
bertaqwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). (QS. 
50:31) 

Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) pada setiap hamba 
yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua 
peraturan-peraturan-Nya). (QS. 50:32) 

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah 
sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan 
hati yang bertaubat," (QS. 50:33) 

masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. (QS. 
50:34) 

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; 
dan pada sisi Kami adalah tambahannya. (QS. 50:35) 

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya 
daripada mereka ini, maka mereka (yang telah dibinasakan itu) 
telah pernah menjelajah di beberapa negeri.Adakah (mereka) 
mendapat tempat lari (dari kebinasaan) (QS. 50:36) 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang 
menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. 
(QS. 50:37) 

Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami 
sedikitpun tidak ditimpa keletihan. (QS. 50:38) 

Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan 
dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenam(nya). (QS. 50:39) 

Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap 
selesai shalat. (QS. 50:40) 

Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) 
menyeru dari tempat yang dekat. (QS. 50:41) 

(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar- 
benarnya itulah hari keluar (dari kubur). (QS. 50:42) 
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan 
hanya kepada Kamil-ah tempat kembali (semua makhluk). 

(QS. 50:43) 

(Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka 
(lalu mereka keluar) dengan cepat.Yang demikian itu adalah 
pengumpulan yang mudah bagi Kami. (QS. 50:44) 

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan 
kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. 
Maka beri peringatanlah dengan al-Qur f an orang yang takut 
kepada ancaman-Ku. (QS. 50:45) 




'Z' . ^ - 


» - n'Ztf // 1 ' 'XI i*'~ 


oAAiJ AdSfjd 


AU' * W V * ** 


A 




* ‘" && "" 


-cii WAj*** 5 ' 




i 

x 'f 




y s 




S 9 S’ S A 


i'»* "'-W 


'w i'»* 9 '\X A* 




» Z' /// % y '' ' ^ .f / S O S »’ty> .V 




** < ,/ s’ y' *»'»* y / 


y ^iy Z z y i i '' *■ y' *■* s Z y' ^ f / ^ 

'J T^Jr 4 S* 




Vli 




94 v y 9 ' 4 s' — s 


"„.-r 


pjdU'j 


S'Sy M a!>'^ 


* y s 9 y s 


> * 'l 


* S' 


'y' S 


y' 


lAA £ j 'H ' 




15145.3 


y' y' s' 
- > > * 




ciL 


9 ^ yS S 


s' A >'.y 'S » 9 's *' 

is>yj^y 





y' 4 fl, > 

S L a 'T 'l 




\y' y, \'> sf ,'*S9S , y 9 *s > y s s y 




I ^ ^ ♦t ^ 


’sj 


. <, '\\1 "W - ' >y»"»y<£^ 


> 'i S s 

06 ^ 


' 9 ' 


.S9S' 


* > 


4 > 




^ z -*rf »^r" i * 1 ;^ ^ 




Surat Adz-Dzaariyat: 


Demi (angin) yang menerbangkan debu yang sekuat-kuatnya, 
(QS. 51:1) 

dan awan yang mengandung hujan, (QS. 51:2) 

dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, (QS. 51:3) 

dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan, (QS. 51:4) 

sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, (QS. 

51:5) 

dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi, (QS. 51:6) 
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, (QS. 51:7) 
Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda- 
beda pendapat, (QS. 51:8) 

dipalingkan daripadanya (Rasul dan al-Qur'an) orang yang 
dipalingkan. (QS. 51:9) 

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (QS. 51:10) 
(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai, 
(QS. 51:11) 

mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu" (QS. 51:12) 
(Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di 
atas api neraka. (QS. 51:13) 

(Dikatakan kepada mereka):"Rasakanlah azabmu itu.Inilah 
azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan" (QS. 

51:14) 

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam 
taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, (QS. 51:15) 
Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh 
Tuhan mereka.Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia 
adalah orang-orang yang berbuat baik; (QS. 51:16) 

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; (QS. 51:17) 

Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada 
Allah). (QS. 51:18) 

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bahagian. (QS. 51:19) 

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang yakin, (QS. 51:20) 
dan (juga) pada dirimu sendiri.Maka apakah kamu tiada 
memperhatikan (QS. 51:21) 

Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat 
(pula) apa yang dijanjikan kepadamu. (QS. 51:22) 

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang 
dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti 
perkataan yang kamu ucapkan. (QS. 51:23) 

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu 
Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan (QS. 51:24) 
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu 
mengucapkan:"Salaman", Ibrahim menjawab:"salamun" 
(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. (QS. 51:25) 
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, 
kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), 

(QS. 51:26) 

lalu dihidangkannya kepada mereka.Ibrahim berkata:"Silahkan 
kamu makan". (QS. 51:27) 

(Tetapi mereka tidak mau makan karena itu Ibrahim merasa 
takut kepada mereka.Mereka berkata: "Janganlah kamu 
takut,"dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan) 
kelahiran seorang anak yang alim (Ishak). (QS. 51:28) 
Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu 
menepuk mukanya sendiri seraya berkata:"(Aku adalah) 
seorang perempuan tua yang mandul". (QS. 51:29) 

Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan" 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui. (QS. 51:30) 





^ ^ A f' 


r' 2 


J 



» <j> jU cjjcy lc[ m IA e, £A J U 


. > . > ^ y> ^ ^ a s l i< a Yi ^ 


wZf a ~A£ A' 


\\ 


{ - > < * 'T* f 'a** ''A**" ' rt" A' 

^ peo y AM 


A 


*' X 'A A'- 

aJj— { Vi dt 'l ^ - 


'ifA ' AAs* 



^ .a,: *-!» \ - * 


^ ■* i A 








S*\ 


S 


*• 


$ T f - 

A- t"£if J- 

y^>j* 


ni/u 


■ JS* . . ^ 


* t - ' 












T<A\X' 'r. A' i ' >*' -t k 









w , 

















Ibrahim bertanya:"Apakah urusanmu hai para utusan" (31) 
Mereka menjawab:"Sesungguhnya kami diutus kepada kaum 
yang berdosa (kaum Luth), (QS. 51:32) 

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang 
(keras), (QS. 51:33) 

yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang- 
orang yang melampaui batas". (QS. 51:34) 

Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada 
di negeri kaum Luth itu. (QS. 51:35) 

Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah 
rumah dari orang-orang yang berserah diri. (QS. 51:36) 

Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang- 
orang yang takut pada siksa yang pedih. (QS. 51:37) 

Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) 
ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa 
mu'jizat yang nyata. (QS. 51:38) 

Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya 
dan berkata:"Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang 
gila". (QS. 51:39) 

Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan 
mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang 
tercela.) (QS. 51:40) 

Dan juga pada (kisah) 'Aad ketika Kami kirimkan kepada 
mereka angin yang membinasakan, (QS. 51:41) 
angin itu tidak membiarkan suatupun yang dilandanya, 
melainkan dijadikannya seperti serbuk. (QS. 51:42) 

Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada 
mereka:"Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu". 

(QS. 51:43) 

Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, 
lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. (44) 
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula 
mendapat pertolongan, (45) dan (Kami membinasakan) kaum 
Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang 
fasik. (46) Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan 
(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya. 
(47) Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang 
menghamparkan (adalah Kami). (48) Dan segala sesuatu Kami 
ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 
kebesaran Allah. (49) Maka segeralah kembali kepada 
(menta'ati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi 
peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (50) Dan janganlah 
kamu mengadakan ilah yang lain di samping Allah. 
Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata 
dari Allah untukmu. (51) Demikianlah tidak seorang rasulpun 
yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, 
melainkan mereka mengatakan:"Ia adalah seorang tukang sihir 
atau orang gila". (52) Apakah mereka saling berpesan tentang 
apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang 
melampaui batas. (53) Maka berpalinglah kamu dari mereka, 
dan kamu sekali-kali tidak tercela. (QS. 51:54) Dan tetaplah 
memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfa'at bagi orang-orang yang beriman. (QS. 51:55) 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka menyembah-Ku. (56) Aku tidak menghendaki 
rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki 
supaya memberi Aku makan. (57) Sesungguhnya Allah Dialah 
Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat 
Kokoh. (58) Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada 
bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka 
(dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku 
menyegerakannya. (QS. 51:59) Maka kecelakaanlah bagi 
orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada 
mereka. (QS. 51:60) 













i\gpp j 7 ^ jTV O 221 


ta O 






S. i*/ f f y* ^ z' ^ I z' z' ^ Z' / 




^ tT>< 'YY <**s < n y 

^jvfiP JyS J*, Ojf’ U? p9 J? \y ' ^ 


^ > .< y f / 


l / s 

U • o® 


t * s. 9 ?''' A' 

O.JJ u ^ 


-> * . >> 9 '\ v m t T * 

s *)^ bC>4r cPP- 




riv c t r > •< 


> 'V.'S.ha ifaY . > \* 11 'W" 

l ayi J \j 2 o \j_) <U116 ^ o' 


> i 











Surat Ath-Thuur: 


Demi bukit, (QS. 52:1) 

dan kitab yang ditulis, (QS. 52:2) 

pada lembaran yang terbuka, (QS. 52:3) 

dan demi Baitul Ma'mur, (QS. 52:4) 

dan atap yang ditinggikan (langit), (QS. 52:5) 

(dan laut yang di dalam tanahnya ada api, (QS. 52:6) 
sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, (QS. 52:7) 
tidak seorangpun yang dapat menolaknya, (QS. 52:8) 
pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, (QS. 52:9) 
dan gunung benar-benar berjalan. (QS. 52:10) 

Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang 
yang mendustakan, (QS. 52:11) 

(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan, (QS. 

52:12) 

pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan 
sekuat-kuatnya. (QS. 52:13) 

Dikatakan kepada mereka):"Inilah neraka yang dahulu kamu 
selalu mendustakannya". (QS. 52:14) 











U 






Maka apakah ini sihir Ataukah kamu tidak melihat? (QS. 

52:15) 

Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka 
baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi 
balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (QS. 52:16) 
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam surga 
dan kenikmatan, (QS. 52:17) 

mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka 
oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka 
dari azab neraka. (QS. 52:18) 

Dikatakan kepada mereka):"Makan dan minumlah dengan 
enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan", (QS. 
52:19) 

mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami 
kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik 
bermata jeli. (QS. 52:20) 

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka 
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak 
cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 
sedikitpun dari pahala amal mereka.Tiap-tiap manusia terikat 
dengan apayang dikerjakannya. (QS. 52:21) 

Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan 
daging dari segala jenis yang mereka ingini. (QS. 52:22) 

Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) 
yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak 
berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. (QS. 52:23) 

Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk 
(melayani) mereka, seakan-akan mereka itu seperti mutiara 
yang tersimpan. (QS. 52:24) 

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang 
lain saling tanya-menanya. (QS. 52:25) 

Mereka berkata:"Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada 
di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)". 
(QS. 52:26) 

Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara 
kami dari azab neraka. (QS. 52:27) 

Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya.Sesungguhnya 
Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. 
(QS. 52:28) 

Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan 
nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan 
pula seorang gila. (QS. 52:29) 

Bahkan mereka mengatakan:"Dia adalah seorang penyair yang 
kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya". (QS. 52:30) 
Katakanlah:"Tunggulah, maka sesungguhnya akupun 

















> *<, >> 'S' 




stAipAy J f>r*^ 9 K*' * oA 3 -4^ i&jj *r 







j 'A 







L* 


i _J 

I 



1 

' s.is r-*» > s 


'S'. ' -f . *"St' [S' S-' 

2J (>A tiLj 






















termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu M . (QS. 
52:31) 





Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk 
mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum 
yang melampaui batas! (QS. 52:32) 

Ataukah mereka mengatakan:"Dia (Muhammad) membuat- 
buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman". (QS. 52:33) 
Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal 
al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar. (QS. 52:34) 
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka 
yang menciptakan (diri mereka sendiri) (QS. 52:35) 

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu; 
sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). 
(QS. 52:36) 

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau 
merekakah yang berkuasa ? (QS. 52:37) 

Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk 
mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib) Maka 
hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka 
mendatangkan suatu keterangan yang nyata. (QS. 52:38) 
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu 
anak-anak laki-laki. (QS. 52:39) 

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka 
dibebani dengan hutang (QS. 52:40) 

Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib 
lalu mereka menuliskannyai (QS. 52:41) 

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya Maka orang- 
orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. (QS. 

52:42) 

Ataukah mereka mempunyai ilah selain Allah.Maha Suci Allah 
dari apa yang mereka persekutukan. (QS. 52:43) 

Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan 
mengatakan:"Itu adalah awan yang bertindih-tindih". (QS. 
52:44) 

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang 
dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka 
dibinasakan. (QS. 52:45) 

(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu 
daya mereka dan mereka tidak ditolong. (QS. 52:46) 

Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab 
selain itu.Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. 
52:47) 

Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka 
sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, (QS. 
52:48) 

dan bertasbihlah padanya pada beberapa saat di malam hari 
dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar). (QS. 
52:49) 








Surat An-Najm: 


Demi bintang ketika terbenam, (QS. 53:1) 
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, (QS. 53:2) 
dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut 
kemauan hawa nafsunya. (QS. 53:3) 

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya), (QS. 53:4) 

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, (53:5) 
Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) 
menampakkan diri dengan mpa yang asli. (QS. 53:6) 
sedang dia berada di ufuk yang tinggi. (QS. 53:7) 

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, (QS. 53:8) 
maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung 
busur panah atau lebih dekat (lagi). (QS. 53:9) 

Lalu dia menyampaikan kepada hambanya (Muhammad) apa 
yang telah Allah wahyukan. (QS. 53:10) 

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (53:11) 
Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak 
membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya (QS. 53:12) 
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam 
rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (QS. 53:13) 

(yaitu) di Sidratil Muntaha. (QS. 53:14) 

Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (QS. 53:15) 

(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi 
oleh sesuatu yang meliputinya. (QS. 53:16) 

Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang 
dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. (QS. 53:17) 
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda 
(kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. (QS. 53:18) 

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) 
menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, (QS. 53:19) 
dan Mana yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak 
perempuan Allah) (QS. 53:20) 

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah 
(anak) perempuan; (QS. 53:21) 

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. 
(QS. 53:22) 

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak- 
bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan 
suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya.Mereka tidak 
lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang 
diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah 
datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. (53:23) 
Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita- 
citakannya (QS. 53:24) 

(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan 
kehidupan dunia. (QS. 53:25) 

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa’at mereka 
sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengitinkan 
bagi orang yang dikehendaki dan diridhai(Nya). (QS. 53:26) 










^ s j 






\\ r; ^ 




< i 


\* \ 


•r 1 B 



#/ "i, ^ 




i/ 







> s _ 





is 



iAj )/v* 


w 



^ £ t 'v 

4* 



,1 Tf 







i i Tfs *' iv 

SUdjVUi&li 


n ,i 


-A? O Jb ol j[lili 


Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada 
kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat 
itu dengan nama perempuan. (QS. 53:27) 

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun 
tentang itu.Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan 
sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah 
sedikitpun terhadap kebenaran. (QS. 53:28) 

Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling 
dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan 
duniawi. (QS. 53:29) 

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa 
yang mendapat petunjuk. (QS. 53:30) 





Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (53:31) 
(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan 
keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. Dan Dia lebih 
mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu 
dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; 
maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.Dialah Yang 
paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa. (QS. 53:32) 
Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari al- 
Qur ? an), M (QS. 53:33) 

serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi (QS. 53:34) 
Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib 
sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan) (QS. 53:35) 
Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam 
lembaran-lembaran Musa (QS. 53:36) 

dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan 
janji, (QS. 53:37) 

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain, (QS. 53:38) 

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah diusahakannya, (QS. 53:39) 

Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). (QS. 53:40) 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna, (QS. 53:41) 

dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala 
sesuatu), (QS. 53:42) 

dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan 
menangis,, (QS. 53:43) 

dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, 
(QS. 53:44) 

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang- 
pasangan laki-laki dan perempuan. (QS. 53:45) 
dari air mani, apabila dipancarkan. (QS. 53:46) 

Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain 
(kebangkitan sesudah mati), (QS. 53:47) 
dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan 
memberikan kecukupan. (QS. 53:48) 

dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra, 
(QS. 53:49) 

dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ? Aad yang 
pertama, (QS. 53:50) 

dan kaum Tsamud.Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan- 
Nya (hidup). (QS. 53:51) 

Dan kaum Nuh sebelum itu.Sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, (53:52) 
dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah, 
(QS. 53:53) 

lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang 
menimpanya. (QS. 53:54) 

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu- 
ragu (QS. 53:55) 

Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara 
pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. (QS. 53:56) 
Telah dekat terjadinya hari kiamat. (QS. 53:57) 

Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain 
Allah. (58) Maka apakah kamu merasa heran terhadap 
pemberitaan ini (59) Dan kamu mentertawakan dan tidak 
menangis (60) Sedang kamu melengahkan(nya) (61) Maka 
bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (62) 


tv \ 'o' 


> ✓ > ^ y ✓ v k 

'v t i. ti T i * 1.1» v »i < > £ . t 


z / i C T XI' * ' KS ' A T 

(A<Az A '- 1 A’ - 


oA^o^. 




• 'k' /l's ' 






/<Ah ^ "A\V W'' *•'»'' z 

A' \jjSi UA oy^.u.4 ' A dPk 




• p' r \ ^ A 


z * z < z x z , ✓ ^ i 


/Z y/ ^ 




">v 'i*' 






A’ 


-v / i// 'V ^ 'f X / 

^ ^ N ItK <11 vt 


4^ >'u' 




bl yo 


// / Z^$^>Z z^ / z 

L4J (jJJ 433^ I 


/ 1 t / ^ 'i |/. / ^ 

* irr 


'T'b' >'*- K 


rW\'\C * 


^ ^ 5 a SjAA 





Surat Al-Qamar: 


Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. (1) 
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu 
tanda (mu'jizat), mereka berpaling dan berkata:"(Ini adalah) 
sihir yang terus menerus". (QS. 54:2) 

Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu 
mereka, sedang tiap-tiap umsan telah ada ketetapannya. (54:3) 
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa 
kisah yang ada di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran), 
(54:4) itulah suatu hikmat yang sempurna maka peringatan- 
peringatan itu tiada berguna (bagi mereka). (QS. 54:5) 

Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) 
seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang 
tidak menyenangkan (hari pembalasan), (QS. 54:6) 

sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar 
dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, 
(QS. 54:7) mereka datang dengan cepat kepada penyeru 
itu.Orang-orang kafir berkata:"Ini adalah hari yang berat".(8) 
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka 
mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: 
"Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman". (9) 
Maka dia mengadu kepada Tuhannya:"bahwasanya aku ini 
adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)". 

(QS. 54:10) 

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) 
air yang tercurah. (QS. 54:11) 

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka 
bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah 
ditetapkan. (QS. 54:12) 

Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari 
papan dan paku, (QS. 54:13) 

Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi 
orang-orang yang diingkari (Nuh). (QS. 54:14) 

Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai 
pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran 
(QS. 54:15) Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman- 
ancaman-Ku. (QS. 54:16) 

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran (17) 
Kaum 'Aadpun telah mendustakan (pula) .Maka alangkah 
dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:18) 
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka 
angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus- 
menerus, (54:19) 

yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok 
korma yang tumbang. (QS. 54:20) 

Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman- 
Ku. (QS. 54:21) 

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. (22) 
Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman 
(itu). (QS. 54:23) 

Maka mereka berkata:"Bagaimana kita akan mengikuti saja 
seorang manusia (biasa) di antara kita Sesungguhnya kalau kita 
begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila", (24) 
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita 
Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi 
sombong". (QS. 54:25) 

Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya 
amat pendusta lagi sombong. (QS. 54:26) 

Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai 
cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan 
bersabarlah. (QS. 54:27) 



^ l aJte U 1 4 I j 














S' 


^ yy/ . ^ y/ / *^/</ /// y^«^v // 4 ^y ^ 4L I / > 


^ i ** ' «t HlZ- 

jas-vsy' (T 42' « tjf'jeJ)! I \j/*su ^ 

o o <>J A *-aj ' c> I.j ck <cL?»j 


« ^ y J4 9 -A? 


9 // 


XX ^ 


}} / .XX 


-U A Yb-Ab ei, jjoj 







w 


s***'*'#' x,^r>..:^ 
3 1 D 111 \ D A 

,/X/ >> 









O* 

















Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu 
terbagi antara mereka (dengan unta betna itu); tiap-tiap gilian 
minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (QS. 54:28) 

Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya 
menangkap (unta itu) dan membunuhnya. (QS. 54:29) 
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. 
(QS. 54:30) 

Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang 
keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput- 
rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang 
binatang. (54:31) Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al- 
Qur f an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran (54:32) Kaum Luthpun telah 
mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya)". (QS. 54:33) 
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka 
angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), 
kecuali keluarga Luth.Mereka Kami selamatkan di waktu 
sebelum fajar menyingsing, (QS. 54:34) 
sebagai nikmat dari Kami.Demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS. 54:35) 

Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka 
akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman- 
ancaman itu. (QS. 54:36) 

Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar 
menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan 
mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman- 
ancaman-Ku. (QS. 54:37) 

Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab 
yang kekal. (QS. 54:38) 

Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (54:39) 
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran) (40) 
Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun 
ancaman-ancaman. (QS. 54:41) 

Mereka mendustakan mu'jizat-mujizat Kami semuanya, lalu 
Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Kuasa. (QS. 54:42) 

Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik 
dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan 
kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu, (54:43) 
Atau apakah mereka mengatakan:"Kami adalah satu golongan 
yang bersatu yang pasti menang". (QS. 54:44) 

Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur 
ke belakang. (QS. 54:45) 

Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada 
mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. (54:46) 
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam 
kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (QS. 54:47) 

(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka 
mereka.(Dikatakan kepada mereka):"Rasakanlah sentuhan api 
neraka". (QS. 54:48) 

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
ukuran (QS. 54:49) 

Dan perintah Kami hanyalah satu perkatan seperti kejapan 
mata. (QS. 54:50) Dan sesungguhnya telah Kami binasakan 
orang yang serupa dengan kamu.Maka adakah orang yang 
mau mengambil pelajaran (QS. 54:51) 

Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam 
buku-buku catatan. (QS. 54:52) Dan segala (urusan) yang kecil 
maupun yang besar adalah tertulis. (QS. 54:53) 

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman- 
taman dan sungai-sungai, (QS. 54:54) 

di tempat yang disenangi di sisi (Tuhan) Yang Maha Berkuasa. 
(QS. 54:55) 


*>/ . > -'p/>_ 








z' > ^ S • 
\ O* ^ 


^ < > 
V ■” . S' S. 




(< . 't*'' 


M ^ ^ ^i / / / ^ y s .s' s 

// 4 /^// / > /y ^ % a a // 


> \ 'l S V' 


-U {j» 


z' * -J ?s / 'U JiiS . 

adLi'of 


^ x / V * i> s' 'v 






Surat Ar-Rahmaan: 


(Tuhan) Yang Maha Pemurah, (QS. 55:1) Yang telah 
mengajarkan al-Qur f an. (QS. 55:2) Dia menciptakan manusia, 
(QS. 55:3) Mengajarnya pandai berbicara. (QS. 55:4) 

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. 55:5) 
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya 
tunduk kepada-Nya.H (QS. 55:6) Dan Allah telah 
meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 

(QS. 55:7) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang 
neraca itu. (QS. 55:8) Dan tegakkanlah timbangan dengan adil 
dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. 55:9) 

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya), (QS. 
55:10) di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang 
mempunyai kelopak mayang. (QS. 55:11) Dan biji-bijian yang 
berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. (QS. 55:12) 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan; (QS. 55:13) Dia menciptakan manusia dari tanah 
kering seperti tembikar, (QS. 55:14) 

Dia menciptakan jin dari nyala api. (QS. 55:15) Maka nikmat 
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan (QS. 55:16) 

Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan 
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. (QS. 
55:17) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan (QS. 55:18) Dia membiarkan dua lautan mengalir 
yang keduanya kemudian bertemu, (QS. 55:19) 
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing- 
masing. (QS. 55:20) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan (QS. 55:21) (Dari keduanya keluar 
mutiara dan marjan. (QS. 55:22) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:23) Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera yang 
tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. (QS. 55:24) 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:25) Semua yang ada di bumi itu akan binasa. (QS. 
55:26) Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai 
kebesaran dan kemuliaan (QS. 55:27) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:28) Semua yang ada di langit di bumi selalu minta 
kepada-Nya.Setiap waktu Dia dalam kesibukan. (QS. 55:29) 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:30) 

Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai 
manusia dan jin. (QS. 55:31) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:32) 

Hai jama’ah jin dan manusia,jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu 
tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan". (QS. 
55:33) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:34) 

Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan 
cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri 
(daripadanya). (QS. 55:35) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:36) 

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar 
seperti (kilapan) minyak. (QS. 55:37) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:38) 

Pada waktu itu manusia dan jintidak ditanya tentang dosanya. 
(QS. 55:39) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang 
kamu dustakan (QS. 55:40) 









i- 5 '(T-k ^ 



> 











Tiiil \*S\j £ oi> J\^\ 



oC A2 ] CSc>j 31 * ^ u ^ i \j 






















T*s 


Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya,lalu 
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. (QS. 55:41) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:42) Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh 
orang-orang berdosa. (QS. 55:43) 

Mereka berkeliling diantaranya dan diantara air yang mendidih 
yang memuncak panasnya. (QS. 55:44) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan. (QS. 55:45) Dan bagi orang yang takut saat 
menghadap Tuhannya ada dua surga. (QS. 55:46) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:47) kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan 
buah-buahan. (QS. 55:48) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:49) Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air 
yang mengalir. (QS. 55:50) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:51) Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam 
buah-buahan yang berpasang-pasangan. (QS. 55:52) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:53) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah 
dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu 
dapat (dipetik) dari dekat. (QS. 55:54) 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? (QS. 55:55) 

Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan 
menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh 
manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang 
menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. (QS. 5:56) 
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? (QS. 5:57) Seakan-akan bidadari itu permata yakut 
dan marjan. (QS. 55:58) 

Mereka beMaka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang 
kamu dustakan (QS. 55:59) 

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS. 

55:60) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan (QS. 55:61) Dan selain dari surga itu ada dua surga 
lagi. (QS. 55:62) Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan (QS. 55:63) kedua surga itu (kelihatan) 
hijau tua warnanya. (QS. 55:64) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:65) Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang 
memancar. (QS. 55:66) Maka nikmat Tuhan kamu yang 
manakah yang kamu dustakan (QS. 55:67) 


♦ / 

* 1 • 







oir 


4 i ^ 






t' 




Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan 
kurma serta delima. (QS. 55:68) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:69) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari 
yang baik-baik lagi cantik-cantik. (QS. 55:70) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:71) (Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit 
dalam rumah. (QS. 55:72) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:73) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia 
sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi 
suami mereka) dan tidak pula oleh jin. (QS. 55:74) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:75) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau 
dan permadani yang indah. (QS. 55:76) 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan 
(QS. 55:77) 

Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran 
dan Karunia. (QS. 55:78) 






Surat Al-Waaqi’ah: 


Apabila terjadi hari kiamat, (QS. 56:1) terjadinya kiamat itu 
tidak dapat didustakan (disangkal) (QS. 56:2) 

(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan 
(golongan yang lain), (QS. 56:3) 

apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dasyatnya (QS. 56:4) 
dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, 
(QS. 56:5) maka jadilah ia debu yang berterbangan, (QS. 56:6) 
dan kamu menjadi tiga golongan. (QS. 56:7) Yaitu golongan 
kanan.Alangkah mulianya golongan kanan itu. (QS. 56:8) 

Dan golongan kiri.Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 

(QS. 56:9) Dan orang-orang yang paling dahulu beriman (QS. 
56:10) Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). 
(QS. 56:11) Berada dalam surga-surga kenikmatan (QS. 56:12) 
Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, (QS. 

56:13) dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. 
(QS. 56:14) Mereka berada diatas dipan yang bertahtahkan 
emas dan permata, (QS. 56:15) 

seraya bertelekan diatasnya berhadap-hadapan. (QS. 56:16) 

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, 

(QS. 56:17) Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) 
berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir, (QS. 
56:18) mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, 
(QS. 56:19) dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, (QS. 
56:20) dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. (QS. 
56:21) Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang 
bermata jeli, (QS. 56:22) laksana mutiara yang tersimpan baik. 
(QS. 56:23) Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka 
kerjakan. (QS. 56:24) Mereka tidak mendengar di dalamnya 
perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang 
menimbulkan dosa (QS. 56:25) 

akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. (QS. 56:26) 

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan 
itu. (QS. 56:27) Berada diantara pohon bidara yang tidak 
berduri, (QS. 56:28) dan pohon pisang yang bersusin-susun 
(buahnya), (QS. 56:29) dan naungan yang terbentang luas, 

(QS. 56:30) dan air yang tercurah, (QS. 56:31) 
dan buah-buahan yang banyak, (QS. 56:32) Yang tidak 
berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya, (QS. 
56:33) dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. (QS. 56:34) 
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) 
dengan langsung, (QS. 56:35) 

dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perewan, (QS. 56:36) 
penuh cinta lagi sebaya umurnya, (QS. 56:37) (Kami ciptakan 
mereka) untuk golongan kanan, (QS. 56:38) (yaitu) segolongan 
besar dari orang-orang terdahulu, (QS. 56:39) 

(dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.). 

(QS. 56:40) 

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. (QS. 56:41) 
Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas 
yang mendidih, (QS. 56:42) 
dan dalam naungan asap yang hitam. (QS. 56:43) 

Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. (QS. 56:44) 
Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. 
(QS. 56:45) Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa 
yang besar. (QS. 56:46) 

Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah apabila kami mati 
dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya 
kami benar-benar akan dibangkitkan kembali, (QS. 56:47) 
apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula) 
(QS. 56:48) Katakanlah:"Sesungguhnya orang-orang yang 
terdahulu dan orang-orang yang kemudian, (QS. 56:49) 
benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari 
yang dikenal. (QS. 56:50) 
























Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi 
mendustakan, (QS. 56:51) benar-benar akan memakan pohon 
zaqqum, (QS. 56:52) dan akan memenuhi perutmu 
dengannya. (QS. 56:53) Sesudah itu kamu akan meminum air 
yang sangat panas (QS. 56:54) Maka kamu minum seperti unta 
yang sangat haus minum. (QS. 56:55) Itulah hidangan untuk 
mereka pada hari Pembalasan". (QS. 56:56) Kami telah 
menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan 
(hari berbangkit): (QS. 56:57) Maka terangkanlah kepadaku 
tentang nutfah yang kamu pancarkan. (QS. 56:58) Kamukah 
yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya 
(QS. 56:59) Kami telah menentukan kematian di antara kamu 
dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan, (QS. 56:60) 
untuk menggatikan kamu dengan orang-orang yang seperti 
kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) 
dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. (QS. 56:61) 

Dan sesunguuhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang 
pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran 
(untuk penciptaan yang kedua) (QS. 56:62) Maka terangkanlah 
kepadaku tentang yang kamu tanam (QS. 56:63) 

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang 
menumbuhkannya (QS. 56:64) Kalau Kami kehendaki, benar- 
benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu 
heran tercengang. (65) (Sambil berkata):"Sesungguhnya kami 
benar-bemar menderita kerugian", (QS. 56:66) bahkan kami 
menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. (67) Maka 
terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. (QS. 
56:68) Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah 
Kami yang menumnkan (QS. 56:69) Kalau kami kehendaki 
niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak 
bersyukur (QS. 56:70) Maka terangkanlah kepadaku tentang 
api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu). (71) 
Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang 
menjadikannya (QS. 56:72) Kami menjadikan api itu untuk 
peringatan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. 
(QS. 56:73) Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang Maha Besar. (QS. 56:74) Maka Aku 
bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. (75) 
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau 
kamu mengetahui, (QS. 56:76) sesungguhnya Al-Qurn ini 
adalah bacaan yang sangat mulia, (QS. 56:77) 

pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), (QS. 56:78) 
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. 
56:79) Ditumnkan dari Tuhan Semesta Alam. (QS. 56:80) 
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qurn ini, (QS. 
56:81) kamu (mengganti) rezqi (yang Allah berikan) dengan 
mendustakan (Allah). (QS. 56:82) Maka mengapa ketika 
nyawa sampai di kerongkongan, (QS. 56:83) padahal kamu 
ketika itu melihat, (QS. 56:84) dan Kami lebih dekat 
kepadanya daripada kamu.Tapi kamu tidak melihat, (QS. 

56:85) maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) 
(QS. 56:86) Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada 
tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar, (QS. 
56:87) adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang 
didekatkan (kepada Allah), (QS. 56:88) maka dia memperoleh 
rezki serta surga kenikmatan. (QS. 56:89) Dan adapun jika dia 
termasuk golongan kanan, (QS. 56:90) maka keselamatan 
bagimu karena kamu dari golongan kanan. (QS. 56:91) Dan 
adapun jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi 
sesat. (QS. 56:92) maka dia mendapat hidangan air yang 
mendidih, (QS. 56:93) dan dibakar di dalam neraka. (QS. 

56:94) Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu 
keyakinan yang benar. (QS. 56:95) Maka bertasbihlah dengan 
(menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar. (QS. 56:96) 




' 't A1\'» < 


^ y '' / 'f y\t x '» ' 


> >■' w*- 

i) y '- ^ > 1^ Aj ^ 

■ i' *0^I—^ W {jy& 1' 'T' 


y 


. ^ \ - 


% 0 


s y 


y 


y y' y 




• - - I* 




. y ** y' 'W&Wyy*'Z'\ 

CA? L/ ^>A> <30? 


\L\^ ^ O 


• I • 




a2A AA-A 2 -W- 


Z s' 














>> ^ 


z « 


L^jJi 

-// // 








^ ^ t 


*.:U at ^.«LLL-.i 


,lil 


A 










< y'C' ' >y 


'r 3 O 


u 














Surat Al-Hadiid: 


Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi 
bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 57:1) 

Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi.Dia 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. (QS. 57:2) 

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang 
Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 57:3) 

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; 
Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa 
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang ke luar daripadanya 
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik 
kepadanya.Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu 
berada.Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 
57:4) 

Kepunyaan-Nya-lah kerejaan langit dan bumi, Dan kepada 
Allah-lah dikembalikan segala urusan. (QS. 57:5) 

Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan 
memasukkan siang ke dalam malam.Dan Dia Maha 
Mengetahui segala isi hati. (QS. 57:6) 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 
menjadikan kamu menguasainya.Maka orang-orang yang 
beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 
hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. 57:7) 

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal 
Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada 
Tuhanmu.Dan sesungguhnya Dia telah mengambil 
perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. 

(QS. 57:8) 

Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang 
terang (al-Qur f an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya.Dan sesungguhnya Allah benar- 
benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. 

(QS. 57:9) 

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) 
pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai 
(mempunyai) langit dan bumi Tidak sama di antara kamu 
orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum 
penaklukan (Mekah).Mereka lebih tinggi derajatnya daripada 
orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sesudah itu.Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka 
(balasan) yang lebih baik.Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (QS. 57:10) 

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang 
banyak. (QS. 57:11) 

(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mu min laki-laki 
dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan 
dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada 
mereka): M Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu 

































kekal di dalamnya.Itulah keberuntungan yang besar. (QS. 
57:12) 


Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan 
berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami 
supaya kami dapat mengambil sebahagian dari 
cahayamu".Dikatakan (kepada mereka):"Kembalilah kamu ke 
belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)".Lalu diadakan 
di antara mereka dinding yang mempunyai pintu.Di sebelah 
dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada 
siksa. (QS. 57:13) 

Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang 
mu'min) seraya berkata:"Bukankan kami dahulu bersama- 
sama dengan kamu" Mereka menjawab:"Benar, tetapi kamu 
mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran 
kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan 
kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah 
ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu. (QS. 
57:14) 

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak 
pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka.Dialah 
tempat berlindungmu.Dan dia adalah sejahat-jahat tempat 
kembali. (QS. 57:15) 

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, 
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada 
kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah 
mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturnkan 
Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang 
atas mereka lalu hati mereka menjadi keras.Dan kebanyakan di 
antara mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. 57:16) 



Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan 
bumi sesudah matinya.Sesungguhnya Kami telah menjelaskan 
kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu 
memikirkannya. (QS. 57:17) 

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan 
Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan 
meminjamkan kepada Allah peinjaman yang baik, niscaya 
akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan 
bagi mereka pahala yang banyak. (QS. 57:18) 

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
mereka itu orang-orang yang Shiddiqin dan orang-orang yang 
menjadi saksi di sisi Tuhan mereka.Bagi mereka pahala dan 
cahaya mereka.Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan 
ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. 

(QS. 57:19) 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu 
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan 
bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga 
tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam- 
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman 
itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian 
hancur.Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan 
ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya.Dan kehidupan 
dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. 
57:20) 

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan 
dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 

i • i«i i • i • -t 1 i ii i 







* *< ''„-r ^ .i >' «f \*'\' ^ Mt ' ' 't . m- 











r?> 


9* 


yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya.Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya.Dan Allah mempunyai kamnia 
yang besar. (QS. 57:21) 



s -s - ' v 




Tiada sesuatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak 
pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 
(Luhul Mahfuzh) sebelum Kami 

menciptakannya.Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah. (QS. 57:22) 

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 
berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya 
kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya 
kepadamu.Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. (QS. 57:23) 

(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat 
kikir.Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah 
Allah) maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji (QS. 57:24) 

Sesungguhnya Kai telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan.Dan Kami ciptakan 
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 
manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 
dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 
(QS. 57:25) 

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim 
dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Al- 
Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk 
dan banyak di antara mereka yang fasik.S (QS. 57:26) 





* '-'.-f'’t ' \' 




b ' ALN' d UU>-J 








• hulu cjAK 



ot NA \jr*) J 

. n ^ 

, r<Tf >. ^ iTf / < 


Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul 
Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putera Maryam; dam 
Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati 
orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih 
sayang.Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal 
kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 
sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan 
Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan 
yang semestinya.Maka Kami berikan kepada orang-orang yang 
beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara 
mereka orang-orang yang fasik. (QS. 57:27) 

Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), 
bertaqwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, 
niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, 
dan menjadikan untukmu cahya yang dengan cahaya itu kamu 
dapat berjalan dan Dia mengampuni kami.Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 57:28) 


(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab 
mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan 
karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), 
dan bahwasannya karunia itu adalah di tangan Allah.Dia 
berikan kamnia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya.Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar. (QS. 57:29) 





Surat Al-Mujaadilah: 


Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang 
memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan 
mengadukan (halnya) kepada Allah.Dan Allah mendengar soal 
jawab antara kamu berdua.Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. 58:1) 

Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, 
(menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri 
mereka itu ibu-ibu mereka.Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah 
wanita yang melahirkan mereka.Dan sesungguhnya mereka 
sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang 
mungkar dan dusta.Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf 
lagi Maha Pengampun. (QS. 58:2) 

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
(wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua 
suami isteri itu bercampur.Demikianlah yang diajarkan kepada 
kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. 58:3) 

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib 
atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya 
bercampur.Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) 
memberi makan enam puluh orang miskin.Demikianlah 
supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.Dan itulah 
hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang 
sangat pedih. (QS. 58:4) 

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul- 
Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang 
sebelum mereka telah mendapat kehinaan. S e sungguhnya 
Kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata.Dan bagi 
orang-orang yang kafir ada siksa yang menghinakan. (QS. 

58:5) 

Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu 
diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan.Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, 
padahal mereka telah melupakannya.Dan Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu. (QS. 58:6) 

Tidakkan kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia¬ 
lah yang keempatnya.Dan tiada (pembicaraan antara) lima 
orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya.Dan tiadak (pula) 
pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun 
mereka berada.Kemudian Dia akan memberitahukan kepada 
mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 
kerjakan. S e sungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (QS. 58:7) 

Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah 
dilarang mengadakan pembicaraan rahasia kemudian mereka 
(mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan 
permbicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan 
durhaka kepada Rasul.Dan apabila mereka datang kepadamu, 
mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi 
salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah 
untukmu.Dan mereka mengatakan pada diri mereka 
sendiri:"Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa 
yang kitakatakan itu" Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam 
















yang akan mereka masuki.Dan neraka itu adalah seburuk 
buruk tempat kembali. (QS. 58:8) 



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang 
membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul.Dan 
bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan taqwa.Dan 
bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamau akan 
dikembalikan. (QS. 58:9) 

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, 
supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang 
pembicarana itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun 
kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Aliah¬ 
lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal. (QS. 
58:10) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.Dan apabila 
dikatakan:"Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat.Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. 58:11) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu 
mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum 
pembicaraan itu.Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu 
dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan 
disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. (QS. 58:12) 

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu 
memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul 
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah 
memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 58:13) 





Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Orang-orang itu 
bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka.Dan mereka bersumpah untuk menguatkan 
kebohongan, sedang mereka mengetahui. (QS. 58:14) 


Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, 
sesungguhnya amat bumklah apa yang telah mereka kerjakan. 
(QS. 58:15) 


Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, 
lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu 
mereka mendapat azab yang menghinakan. (QS. 58:16) 

Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun 
(untuk menolong) mereka darei azab Allah.Mereka itulah 
penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya. (QS. 58:17) 

(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu 
mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaiman mereka bersumpah kepadamu; dan 
mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan 
memperoleh suatu (manfaat).Ketahuilah bahwa sesungguhnya 
merekalah orang-orang pendusta. (QS. 58:18) 





Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa 
mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan.Ketahuilah, 
bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang 
merugi. (QS. 58:19) 

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul- 
Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. (QS. 
58:20) 

Allah telah menetapkan:"Aku dan rasul-rasul-Ku pasti 
menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 
(QS. 58:21) 

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan 
orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun 
orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara- 
saudara ataupun keluarga mereka.Mereka itulah orang-orang 
yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka 
denga pertolongan yang datang daripada-Nya.Dan 
dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.Allah 
ridha terhadap mereka dan merekapun merasa puas terhadap 
(limpahan rahmat)-Nya.Mereka itulah golongan 
Allah.Ketahuilah, bhwa sesungguhnya golongan Allah itulah 
golongan yang beruntung. (QS. 58:22) 


9 '*»>'. > ' Jt . V^'W' " 










. / 't t". ^ •v*-' 




1-^? -J 


i'rr.fj; «iwi 1 *- fer*v u1 tp 


a* 'i a* 'U - , 1--W.V 


y 


> * < 




cib] 


y T'f 


1 ,1 ^ M ^ ^ 






/ -i w . 


«£rr srr ^ > c 

• ' y A byb bbUy 






y ^ ./ 


* i + i 


1 A •• / 




a u .'t »" «r i -t 


^y / y v rr 


1^0- 


• . .vh i . - 





Surat Al-Hasyr: 


Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (QS. 59:1) 

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 
kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran 
kali yang pertama.Kamu tiada menyangka, bahwa mereka 
akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng 
mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) 
Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) 
dari arah yang tidak mereka s angka-s angka. Dan Allah 
mencampakkan ketakutan kedalam hati mereka dengan 
tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman.Maka 
ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang- 
orang yang mempunyai pandangan. (QS. 59:2) 

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan 
pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah akan 
mengazab mereka di dunia.Dan bagi mereka di akhirat azab 
neraka. (QS. 59:3) 

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka 
menentang Allah dan Rasul-Nya.Barangsiapa menentang 
Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. 
(QS. 59:4) Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma 
(milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) 
berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin 
Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kapada 
orang-orang fasik. (QS. 59:5) 

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk 
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun 
dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang 
memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang 
dikehendaki-Nya.Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(QS. 59:6) 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 
harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu.Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 
terimalah dia.Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. S e sungguhnya 
Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. 59:7) 

(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari 
kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) 
mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka 
menolong Allah dan Rasul-Nya.Mereka itulah orang-orang 
yang benar. (QS. 59:8) 

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan 
telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada 
mereka.Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati 
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang 
Muhajirin), atas diri mereka sendiri.Sekalipun mereka 
memerlukan (apa yang mereka berikan itu).Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. (QS. 59:9) 

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdoa:"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami 
dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu 
dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 
dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya 




















-j - 























Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi 
Maha Penyanyang". (QS. 59:10) 

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang 
munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang 
kafir di antara ahli kitab:"Sesungguhnya jika kamu diusir 
niscaya kamipun akan keluar bersama kamu; dan kami selama- 
lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk 
(menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami 
akan membantu kamu".Dan Allah menyaksikan, bahwa 
sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. (QS. 59:11) 
Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu 
tiada akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika 
mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya; 
sesungguhnya jika mereka menolongnya niscaya mereka akan 
berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tiada akan 
mendapat pertolongan. (QS. 59:12)Sesungguhnya kamu dalam 
hati mereka lebih ditakuti daripada Allah.Yang demikian itu 
karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. (QS. 59:13) 
Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu 
padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau 
di balik tembok.Permusuhan antara sesama mereka adalah 
sangat hebat.Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati 
mereka berpecah belah.Yang demikian itu karena 
sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. (14) 
(Mereka adalah) seperti orang-orang Yahudi yang belum lama 
sebelum mereka telah merasai akibat bumk dari perbuatan 
mereka dan bagi mereka azab yang pedih. (QS. 59:15) 
(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) 
syaitan ketika mereka berkata pada manusia:"Kafirlah kamu", 
maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata:"Sesungguhnya 
aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut 
kepada Allah, Tuhan semesta alam". (QS. 59:16) 

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya 
keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di 
dalamnya.Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. (17) 
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (QS. 59:18) 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada 
Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka 
sendiri.Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. 59:19) 
Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni- 
penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang 
yang beruntung. (QS. 59:20) 

Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur'an ini kepada 
sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah 
belah disebabkan takut kepada Allah.Dan perumpamaan- 
perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka 
berfikir. (QS. 59:21) 

Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain 
Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. 59:22) 
Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain 
Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang 
Mengaruniakan keamanan,Yang Maha Memelihara, Yang 
Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala 
Keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. (QS. 59:23) 

Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 
Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang 
Paling baik.Bertasbih Kepada-Nya apa yang ada di langit dan 
di bumi.Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(QS. 59:24) 




C s' 


A*A * > 


> . C z > 


9 j ^-r 


^ t + L 




/ > S' 

- I _ . k. I 





% - c 


C j\j> i i ^ ct J'" 


9 * 

•C I ^ l 




^ ^ ^ ^ 'f t t t 

i' ^ ^ ^ ^3 ^»- ^ XJ 

H # X 




+ y y 


y s' / /T ✓ */ ^ x z 


% csJ M 




5 




Z AAAp 


\ 4 yS > ^ yS »■>>> "'S / T'f > z" ,4 ~ 'Z " 


i < r■M-f ■? 














b 33tip 

^ j'' ^c , ^ 

^~s' 9 j* ffyjv 9 * f'f-^4 J * ^ f T* i Y 'f'^^ 

\ - -svj1££jU 1 1 

'Y\ . Arr- 




Surat Al-Mumtahanah: 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang 
kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), 
karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah 
ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka 
mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman 
kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk 
berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah 
kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara 
rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa 
kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa 
di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. 60:1) 


Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak 
sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah 
mereka kepadamu dengan menyakiti (mu); dan mereka ingin 
supaya kamu (kembali) kafir. (QS. 60:2) 

Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfa'at 
bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. 
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 60:3) 

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada 
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka:"Sesungguhnya kami 
berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain 
Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami 
dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan 
Ibrahim kepada bapaknya:"Sesungguhnya aku akan 
memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat 
menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim 
berkata):"Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami 
bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan 
hanya kepada Engkaulah kami kembali, (QS. 60:4) 

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) 
fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan 
kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana". (QS. 60:5) 

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada 
teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari kemudian. Dan 
barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia¬ 
lah Yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. (QS. 60:6) 

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu 
dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan 
Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (QS. 60:7) 

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
(QS. 60:8) 


' J 9 ^ ^ ^ 


& yl- 5EA v 11 bj i CiE 

o' AU \p$ 


1 Laj 


/ s s?* 


> > £ 


9 / 






• -"V'.. T 1 '*' 


«• • ^ ✓ •• 




Af 






'■J- & 4:1 Zj 4LJ> 




/ / 9 s' 


** S < yy ^ » S/ o , 


Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena 
agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu 






(orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan 
mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang 
zalim. (QS. 60:9) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka 
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 
mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah 
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka 
janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 
mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang- 
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi 
mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar 
yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini 
mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan 
janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu 
minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum 
Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 60:10) 

Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang kafir, 
lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada 
orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah 
mereka bayar. Dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepada- 
Nya kamu beriman. (QS. 60:11) 

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan 
yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka 
tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak 
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh 
anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada- 
adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji 
setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. 60:12) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan 
penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya 
mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana 
orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. 
(QS. 60:13) 


. £\\'** V\ > v'A 


> c 'v<' " 






'JL/O 3 'J d p *-*^ 




c_ ^ 


fdJibb p*3j o' 


< y A 




> ^ S' K'" A f» 


o' L***' i* 






Surat Ash-Shaff: 


Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja 
yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (QS. 61:1) 

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan 
apa yang tidak kamu perbuat (QS. 61:2) 

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 
apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (QS. 61:3) 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di 
jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka 
seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. 61:4) 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: M Hai 
kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedang kamu 
mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu" Maka 
tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan 
hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum 
yang fasik. (QS. 61:5) 


Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata:"Hai bani 
Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, 
membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan 
memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul 
yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad 
(Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini 
adalah sihir yang nyata". (QS. 61:6) 

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 
mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada 
agama Islam Dan Allah tida memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim. (QS. 61:7) 

Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan 
mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap 
menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir 
benci. (QS. 61:8) 

Dia-lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk 
dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas 
segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. 
(QS. 61:9) 

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan 
suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab 
yang pedih? (QS. 61:10) 

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya, (QS. 61:11) 
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 
memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat 
tinggal yang baik di surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang 
besar. (QS. 61:12) 

Dan (ada lagi) kamnia lain yang kamu sukai (yaitu) 
pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat 
(waktunya).Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang- 
orang yang beriman. (QS. 61:13) 

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong- 
penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putera Maryam telah 
berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia:"Siapakah 
yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan 
agama) Allah?". Pengikut-pengikut yang setia itu 
berkata:"Kamilah penolong penolong agama Allah!", lalu 
segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang 
lain) kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang 
yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka 
menjadi orang-orang yang menang. (QS. 61:14) 












J's' .s' ^ 

T *th p+ ¥ I J 1 >■ I i I i 




> /i ^ 


S ± 


- J 




t* 






















Surat Al-Jumu’ah: 


Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan 
apa yang di bumi. Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. (QS. 62:1) 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 
Rasul di antara mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya 
kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada 
mereka Kitab dan hikmah.Dan sesungguhnya mereka 
sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. 
62:2) 

dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum 
berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 62:3) 

Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang bersar. 
(QS. 62:4) 

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya 
Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti 
keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah 
buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat 
Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum 
yang zalim. (QS. 62:5) 

Katakanlah: M Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, 
jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah 
kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka 
harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang 
benar. (QS. 62:6) 

Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama- 
lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat 
dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahi 
akan orang-orang yang zalim. (QS. 62:7) 

Katakanlah:"Sesungguhnya kematian yang kamu lari 
daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui 
kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia 
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. 
62:8) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila disem untuk 
menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu 
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. 
62:9) 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62:10) 

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka 
tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). 

Katakanlah:"Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik Pemberi 
rezki. (QS. 62:11) 





J* r 


> /V 




l l dtli 14 IA c/- '- 



^ 5 > , 

<01 ■ 









» l'*'' Pl-M ^ ^ , < s 4 4 


'J s 


> . < S 




<'* ' y : y, „ » ^ > s, ^ . 




^V &'j .i j 





A 


- > rr ^ - /{ < i» x 4 Yi f^> ^ .Y|At ^ 


r.-: 




c 1 , r — * r" 

^ "jj-u j 

\'4±'o 


\g% 


U 


- 























Surat Al-Munaafiquun: 


Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka 
berkata:"Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa 
sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu 
benar-benar orang pendusta. (QS. 63:1) 

Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu 
mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya 
amat buruklah apa yang tela mereka kerjakan. (QS. 63:2) 

Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka 
telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka 
dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat 
mengerti. (QS.63:3) 

Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan 
perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. 
Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan 
kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka 
waspadalah terhadap mereka: semoga Allah membinasakan 
mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari 
kebenaran) (QS. 63:4) 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah (beriman), agar 
Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang 
muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka 
menyombongkan diri. (QS. 63:5) 

Sama saja bagi mereka, kamu mintakan atau tidak kamu minta 
bagi mereka, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang fasik. (QS. 63:6) 

Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang 
Anshar):"Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada 
orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya 
mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)". Padahal kepunyaan 
Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang 
munafik itu tidak memahami. (QS. 63:7) 

Mereka berkata:"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke 
Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang- 
orang yang lemah daripadanya". Padahal kekuatan itu 
hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang 
mu'min, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. 

(QS. 63:8) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah hrata-hartamu dan 
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. 
Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah 
orang-orang yang mgi. (QS. 63:9) 

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di 
antara kamu; lalu ia berkata:"Ya Tuhanku, mengapa Engkau 
tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, 
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk 
orang-orang yang saleh" (QS. 63:10) 

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) 
seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha 
Mengenal apa yang kamu kerjakan. (QS. 63:11) 






' "Z 


?i >> a 'r» 

o 1), 4J \yJj dJL)| 






m 

i-A / V - A X 0 




A*' * (4-^Ab $ oAA 


»i ’A A' t ^ 















C K . , */ / /i 







z < 

. ' •• • 



( x ^ ^ 'Z t r* T '"' 

•j ofA* 'j I 


b 0-4 y Aj 07A 1^4 

c 





N A 









’i''*' " 4i > ■ ' A 

’ // s' f > 'L/ s' 4 s' 4 > A "4 / Z’ 


^ 'Z'LsSyS s s' }ss 4 z < > (f -Z 




'<7 ^ K dl 

























Surat Ath-Thaghaabun: 


Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang ada di 
bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan 
semua pujia-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(QS. 64:1) 

Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada 
yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 64:2) 

Dia mencipatkan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, 
Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, dan 
hanya kepada-Nyalah kembali(mu). (QS. 64:3) 

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa 
yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi 
hati. (QS. 64:4) 

Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita 
orang-orang kafir dahulu Maka mereka telah merasakan akibat 
yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh 
azab yang pedih. (QS. 64:5) 

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang 
kepada mereka Rasul-Rasul mereka (membawa) keterangan- 
keterangan lalu mereka berkata: "Apakah manusia yang akan 
memberi petunjuk kepada kami" lalu mereka ingkar dan 
berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. 64:6) 

Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali 
tidak akan dibangkitkan. Katakanlah:"Tidak demikian, demi 
Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian 
akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". 
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. 64:7) 

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
kepada cahaya (al-Qur f an) yang telah Kami turunkan, Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 64:8) 

(Ingatlah) hari (yang diwaktu itu) Allah mengumpulkan kamu 
pada hari pengumpulan (untuk dihisab), itulah hari (waktu itu) 
ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang 
beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya 
Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dibawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Itulah keberuntungan yang besar. (QS. 64:9) 

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, 
mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS. 
64:10) 

Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang 
kecuali denga izin Allah; Dan barang siapa yang beriman 
kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 
hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 
64:11) 

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu 
berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanalah 
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS. 64:12) 




-» T \ t- 






' „ Af'* 9 < 





£ 



s -'T'f 


















Ktt i'T J 








•'A , 


!4 




V 

* t \ y * ■ 






z / >3?-p % 'i'f , . 

pi IjJ*] \j 






(Dialah) Allah, tidak ada Ilah selain Dia. Dan hendaklah 
orang-orang yang mu'min bertawakkal kepada Allah saja. (QS. 
64:13) 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri- 
isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, 
maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu 
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. 64:14) 

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 
(bagimu); dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. 64:15) 

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut 
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah 
nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. (QS. 64:16) 

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu 
dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi 
Maha Penyantun. (QS. 64:17) 

Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 64:18) 




? 









Surat Ath-Thalaq: 


Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan 
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka 
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 
sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. 65:1) 

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 
baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 
karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang 
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang 
bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 
jalan ke luar. (QS. 65:2) 

Dan memberinya rezki dari arah yang tidada disangka- 
sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah 
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan umsan (yang dikehendaki)- 
Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi 
tiap-tiap sesuatu. (QS. 65:3) 

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 
iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 
barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. 65:4) 

Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan 
barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan 
menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan 
pahala baginya. (QS. 65:5) 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menumt kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak- 
anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; 
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 
65:6) 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 
65:7) 

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang 
mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, 



•w 







> » '.T*- < < " f- Vr't ^ 



J*- DjCj j Aii I 


H. - w' y"o ^ 'k 

t 







S /Cz» 





g 


>t Sff 4i 





LH.O-JS 





5=34^ 





1 






maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang 
keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. 
(QS. 65:8) 

Maka mereka merasakan akibat yang bumk dari perbuatannya, 
dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. (QS. 
65:9) 

Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka 
bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai 
akal; (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah 
telah menurunkan peringatan kepadamu. (QS. 65:10) 

(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu 
ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) 
supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan 
barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal 
yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah 
memberikan rezki yang baik kepadanya. (QS. 65:11) 

Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula 
bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui 
bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan 
sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala 
sesuatu. (QS. 65:12) 




X 'M 4 >*' ^ 


C / > . > > //9 4/ // v »>•*' 

\ ci ).<C-iUia) 1 {j* I 

>r 9 \S y.S 'S 






*h-r * •Arf'' " 






Surat At-Tahriim: 


Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati 
isteri-isterimu Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. 66:1) 

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian 
membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah 
Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
(QS. 66:2) 

Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada 
salah seorang dari isteri-isterina (Hafsah) suatu peristiwa. 

Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada 
Aisyah), dan Allah memberitahukan hal itu (semua 
pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah) kepada 
Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang 
diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan yang 
sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala 
(Muhammad) memberitahukan pembicaaraan (antara Hafsah 
dan Aisyah) lalu Hafsah bertanya:"Siapakah yang 
memberitahukan hal ini kepadamu" Nabi menjawab:"Telah 
diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal". (QS. 66:3) 

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya 
hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); 
dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, 
maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu 
pula) Jibril dan orang-orang mu f min yang baik; dan selain dari 
itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (QS. 66:4) 

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan 
memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik 
daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang 
bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang 
janda dan yang perawan. (QS. 66:5) 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan. (QS. 66:6) 

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur 
pada hari ini. Sesungguhnya kamu hana diberi balasan 
menurut apa yang kamu kerjakan. (QS. 66:7) 

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan 
Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan 
memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya 
sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi 
dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang 
cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan 
mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, 
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. 
66 : 8 ) 

Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka adalah neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk 
tempat kembali. (QS. 66:9) 




















Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth pemmpamaan bagi 
orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 
dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; 
lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka 
kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun 
dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya):"Masuklah 
ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)". (QS. 
66 : 10 ) 

Dan Allah membuat isteri Fir'aun pemmpamaan bagi orang 
yang beriman, ketika ia berkata:"Ya Tuhanku, bangunlah 
untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan 
selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan 
selamatkanlah aku dari kaum yang zalim". (QS. 66:11) 

dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, 
maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh 
(ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan 
Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang 
taat. (QS. 66:12) 








Surat Al-Mulk: 


Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, (QS. 67:1) 

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha 
Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. 67:2) 

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu 
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak 
seimbang (QS. 67:3) 

Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan 
kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat 
dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah. (QS. 67:4) 
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan 
bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat 
pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka 
yang menyala-nyala. (QS. 67:5) 

Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh 
azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 
(QS. 67:6) 

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar 
suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu 
menggelegak. (QS. 67:7) 

hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. 
Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang- 
orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada 
mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di 
dunia) seorang pemberi peringatan?" (QS. 67:8) 

Mereka menjawab:"Benar ada",sesungguhnya telah datang 
kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami 
mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan 
sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang 
besar". (QS. 67:9) 

Dan mereka berkata:"Sekiranya kami mendengarkan atau 
memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk 
penghuni neraka yang menyala-nyala". (QS. 67:10) 

Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi 
penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala". (QS. 67:11) 
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang 
tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh 
ampunan dan pahala yang besar. (QS. 67:12) 





/// ^ ^ (2 S y* // ^ ^ y ^//// 


^ 51 Kfr'Ss* f" ' -'H 


H 






^ C i c t ih/ - > 


v» 


Uu>; 


Gi\\ 




0 






:’i r -J, 




J ' s 


iiASE t 














Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; 
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (QS. 

67:13) 

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang 
kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi 
Maha Mengetahui (QS. 67:14) 

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjumnya dan makanlah sebagian dari 
rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan. (QS. 67:15) 

Apakah kamu merasa terhadap Allah yang di langit bahwa Dia 
menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan 
tiba-tiba bumi itu bergoncang (QS. 67:16) 
atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit 
bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak 
kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) 
peringatan-Ku (QS. 67:17) 

Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya 
kemurkaan-Ku. (QS. 67:18) 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung 
yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas 
mereka Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang 
Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala 
sesuatu. (QS. 67:19) 

Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan 
menolongmu selain dari pada Allah Yang Maha Pemurah 
Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) 
tertipu. (QS. 67:20) 

Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rizki jika Allah 
menahan rizki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam 
kesombongan dan menjauhkan diri. (QS. 67:21) 

Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya 
itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang 
berjalan tegap di atas jalan yang lurus (QS. 67:22) 

Katakanlah: M Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan 
bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat 
sedikit kamu bersyukur. (QS. 67:23) 

Katakanlah: M Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak 
di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kelak kamu 
dikumpulkan". (QS. 67:24) 

Dan mereka berkata:"Kapankan datangnya ancaman itu jika 
kamu adalah orang-orang yang benar". (QS. 67:25) 

Katakanlah:"Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) 
hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan". (QS. 67:26) 

Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, 
muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan 
(kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu 
meminta-mintanya. (QS. 67:27) 

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan 
aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi 
rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi 
siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari 
siksa yang pedih" (QS. 67:28) 

Katakanlah: "Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami 
beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. 
Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam 
kesesatan yang nyata". (QS. 67:29) 

Katakanlah:"Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu 
menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air 
yang mengalir bagimu?". (QS. 67:30) 







Surat Al-Qalam: 


Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, (QS. 68:1) 
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan 
orang gila. (QS. 68:2) 

Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar 
yang tidak putus-putusnya. (QS. 68:3) 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
agung. (QS. 68:4) 

Maka kelak kamu kamu akan melihat dan mereka (orang- 
orang kafir)pun akan melihat, (QS. 68:5) 
siapa di antara kamu yang gila. (QS. 68:6) 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui 
siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling 
Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 68:7) 
Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan 
(ayat-ayat Allah). (QS. 68:8) 

Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu 
mereka bersikap lunak (pula kepadamu). (QS. 68:9) 

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak 
bersumpah lagi hina (QS. 68:10) 

yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 
(QS. 68:11) 

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi 
banyak dosa, (QS. 68:12) 

yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, 
(QS. 68:13) 

karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. (QS. 68:14) 
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata:"(Ini 
adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala". (QS. 
68:15) 

Kelak akan Kami beri tanda dia dibelalai(nya). (QS. 68:16) 
Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin 
Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik 
kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh- 
sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari, (QS. 68:17) 
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin), (QS. 68:18) 
lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu 
ketika mereka sedang tidur, (QS. 68:19) 

maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, 
(QS. 68:20) 

lalu mereka panggil memanggil di pagi hari. (QS. 68:21) 
"Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak 
memetik buahnya". (QS. 68:22) 

Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. (QS. 68:23) 
"Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun yang masuk 
ke dalam kebunmu". (QS. 68:24) 

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat 
menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu 
(menolongnya). (QS. 68:25) 

Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka 

berkata:"Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang 

sesat (jalan), (QS. 68:26) 

bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)". (QS. 

68:27) 

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara 
mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, 
hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)" (QS. 68:28) 
Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang zalim". (QS. 68:29) 

Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya 
cela-mencela. (QS. 68:30) 

Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini 
adalah orang-orang yang melampui batas". (QS. 68:31) 
Mudah-mudahan Tuhan kita memberi ganti kepada kita 

Hencrcin fkehnrO v^incr lehih Kik dMnM^ itiv sesnncrcrnhnvci 







>> <' 


's*'* * » Tf ,'VL' <\[< 

nih 



> /*> 




s >> ?*'V'-r ' > T' y ' 
















dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya 
kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. (QS. 68:32) 
Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat 
lebih besar jika mereka mengetahui. (QS. 68:33) 

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa (disediakan) 
surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. (QS. 
68:34) 

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu 
sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) (QS. 
68:35) 

Mengapa kamu (berbuat demikian); bagaimanakah kamu 
mengambil keputusan (QS. 68:36) 

Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan 
Allah) yang kamu membacanya, (QS. 68:37) 
bahwa didalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang 
kamu sukai untukmu. (QS. 68:38) 

Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat 
dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari 
kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil 
keputusan (sekehendakmu) (QS. 68:39) 

Tanyakanlah kepada mereka:"Siapakah di antara mereka yang 
bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu" (QS. 
68:40) 

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka 
hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika 
mereka adalah orang-orang yang benar. (QS. 68:41) 

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk 
bersujud; maka mereka tidak kuasa, (QS. 68:42) 

(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi 
mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu 
(di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan 
sejahtera. (QS. 68:43) 

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (umsan) 
orang-orang yang mendustakan perkataan ini (al-Qur f an). 
Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur 
(ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. (QS. 
68:44) 

dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya 
rencana-Ku amat teguh. (QS. 68:45) 

Ataukan kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka 
diberati dengan hutang? (QS. 68:46) 

Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka 
menulis (padanya apa yang mereka tetapkan) (QS. 68:47) 

Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan 
Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang 
berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam 
keadaan marah (kepada kaumnya). (QS. 68:48) 

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari 
Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam 
keadaan tercela. (QS. 68:49) 

Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk 
orang-orang yang saleh. (QS. 68:50) 

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir 
menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala 
mereka mendengar al-Qur f an dan mereka 
berkata:"Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang 
yang gila". (QS. 68:51) 

Dan al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh 
umat. (QS. 68:52) 






Surat Al-Haqqah: 


Hari kiamat (QS. 69:1) 
apakah hari kiamat itu? (QS. 69:2) 

Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? (QS. 69:3) 

Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat. (QS. 
69:4) 

Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan 
dengan kejadian yang luar biasa. (QS. 69:5) 

Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan 
angin yang sangat dingin lagi amat kencang. (QS. 69:6) 
yang Allah menimpakan angin itu kepaxa mereka selama tujuh 
malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kamu 
'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka 
tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (QS. 
69:7) 

Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara 
mereka. (QS. 69:8) 

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya 
dan (penduduk) negeri yang dijungkir balikkan karena 
kesalahan yang besar. (QS. 69:9) 

Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan 
mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang 
sangat keras. (QS. 69:10) 

Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) 
Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera, (QS. 
69:11) 

agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar 
diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. (QS. 69:12) 
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, (QS. 69:13) 
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan 
keduanya sekali bentur. (QS. 69:14) 

Maka pada hari itu terjadilah kiamat, (QS. 69:15) 

dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi 

lemah. (QS. 69:16) 

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjum langit. Dan 
pada hri itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy 
Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (QS. 69:17) 

Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada 
sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). 
(QS. 69:18) 

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari 
sebelah kanannya, maka dia berkata:"Ambillah, bacalah 
kitabku (ini)". (QS. 69:19) 

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan 
menemui hisab terhadap diriku. (QS. 69:20) 

Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, (QS. 
69:21) 

dalam surga yang tinggi, (QS. 69:22) 

Buah-buahannya dekat, (QS. 69:23) 

(kepada mereka dikatakan):"Makan dan minumlah dengan 
sedap disebabkan amal ang telah kamu kerjakan pada hari-hari 
yang telah lalu". (QS. 69:24) 

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah 
kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya 
tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), (QS. 69:25) 

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, (QS. 
69:26) 

Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala 
sesuatu, (QS. 69:27) 

Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. (QS. 
69:28) 

Telah hilang kekuasaan dariku". (QS. 69:29) 

(Allah berfirman):"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya 
ke lehernya". (QS. 69:30) 









< + o > 


A' * 








x *■ x I ^ ^ ~ - 4 








OA? 







& 

- 




- , > ** * * * 


J |/ , JtJJ S {(SS f 'j S fjjftjt* -i J' JJ-J J JJ 

^~ j ^ ^ * ' '.t c ~ ■ d V' 'j' .«« j 1 


(46* ' A A*-''j ^ 


CJjK 


^ . H' +* r ' 





$ 


H 







'Jjrkj* 3 j-fJt A* 


<> * 't' - 












/f .f i y / ^ A 

tV i ^ ui 


CC " 






>? s ^ ^ JL „ 























Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang 
menyala-nyala. (QS. 69:31) 

Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh 
puluh hasta. (QS. 69:32) 

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang 
Maha Besar. (QS. 69:33) 


Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi 
makan orang miskin. (QS. 69:34) 

Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. 
(QS. 69:35) 

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari 
darah dan nanah. (QS. 69:36) 

Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang 
berdosa. (QS. 69:37) 

Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. (QS. 
69:38) 

Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. (QS. 69:39) 
Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah 
yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. (QS. 69:40) 
dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan orang penyair. Sedikit 
sekali kamu beriman kepadanya. (QS. 69:41) 

Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu 
mengambil pelajaran daripadanya. (QS. 69:42) 

Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. 
(QS. 69:43) 

Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan 
atas (nama) Kami, (QS. 69:44) 

Niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. 
(QS. 69:45) 

Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. 
(QS. 69:46) 

Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat 
menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu. (QS. 
69:47) 

Dan sesungguhnya al-Qur f an itu benar-benar suatu pelajaran 
bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. 69:48) 

Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di 
antara kamu ada orang yang mendustakannya. (QS. 69:49) 
Dan sesungguhnya al-Qur f an itu benar-benar menjadi 
penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat). (QS. 69:50) 
Dan sesungguhnya al-Qur f an itu benar-benar kebenaran yang 
diyakini. (QS. 69:51) 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang 
Maha Besar. (QS. 69:52) 




r ✓ 




■» < 'X. 


> ^ 




* + 




/ .oi 








T f / 


J* J « Orb lilj^ 








Surat Al-Ma’arij: 


Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal 
terjadi, (QS. 70:1) Untuk orang-orang kafir, yang tidak 
seorangpun dapat menolaknya, (2) (Yang datang) dari Allah, 
Yang mempunyai tempat-tempat naik. (3) Malaikat-malaikat 
dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang 
kadarnya limapuluh ribu tahun. (4) Maka bersabarlah kamu 
dengan sabar yang baik. (5) Sesungguhnya mereka 
memandang siksaan itu jauh (mustahil). (6) Sedangkan Kami 
memandangnya dekat (pasti terjadi). (7) Pada hari ketika langit 
menjadi seperti luluhan perak. (8) Dan gunung-gunung 
menjadi seperti bulu (yang berterbangan), (9) Dan tidak ada 
seorang teman akrabpun menanyakan temannya, (QS. 70:10) 

Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau 
sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu 
dengan anak-anaknya. (QS. 70:11) Dan isterinya dan saudara¬ 
nya, (12) Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia). 
(13) Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian 
(mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya. (14) 
Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api 
yang bergejolak, (15) Yang mengelupaskan kulit kepala, (16) 
Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpa¬ 
ling (dari agama). (17) Serta mengumpulkan (harta benda) lalu 
menyimpannya. (18) Sesungguhnya manusia diciptakan 
bersifat keluh kesah lagi kikir. (19) Apabila ia ditimpa kesusa¬ 
han ia berkeluh kesah, (20) dan apabila ia mendapat kebaikan 
ia amat kikir, (21) kecuali orang-orang yang mengerjakan 
shalat, (22) yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, (23) 
dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 
(24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 
mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (25) dan 
orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, (26) dan 
orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan nya. (27) Karena 
sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa 
aman (dari kedatangannya). (28) Dan orang-orang yang 
memelihara kemaluannya, (29) 

Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang 
mereka mili ki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak 
tercela. (QS. 70:30) Barangsiapa mencari yang dibalik itu, 
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. 
70:31) Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat 
(yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. 70:32) Dan orang-orang 
yang memberikan kesaksiannya. (33) Dan orang-orang yang 
memelihara shalatnya. (34) Mereka itu (kekal) di surga lagi 
dimuliakan. (35) Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera 
datang ke arahmu, (36) Dari kanan dan dari kiri dengan berke¬ 
lompok-kelompok (37) Adakah setiap orang dari orang-orang 
kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan 
(QS. 70:38) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan 
mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani). (39) Maka 
Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit 
dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya 
Kami benar-benar Maha Kuasa. (QS. 70:40) 

Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari 
mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. (41) 
Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan 
bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang 
diancamkan kepada mereka. (42) (yaitu) pada hari mereka 
keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi 
dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), (43) 
dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) 
diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan 
kepada mereka. (QS. 70:44) 



t ttjI— 


A ^ ''fit'* Y s's 






S 






. • s'*'* 


'J 3 % cSsT 




oy-j J^ej 


t, ..'S 


yy ^ y “+Jy 


y y' *y \'y 







0 


- >' Z*' 



0 


't' ^ 


S 



JU 1 


b y» 

^il js L&y. — 


< >. > >> u A TU s 

























Surat Nuh: 


Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 
(dengan memerintahkan):"Berilah kaummu peringatan 
sebelum datang kepadanya azab yang pedih". (QS. 71:1) 

Nuh berkata:"Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi 
peringatan yang menjelaskan kepadamu, (2) (yaitu) sembahlah 
olehmu Allah, bertaqwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku, 
(3) niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu 
dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentu¬ 
kan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak 
dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui". (4) Nuh 
berkata:"Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaum¬ 
ku malam dan siang, (5) maka semanku itu hanyalah menam¬ 
bah mereka lari (dari kebenaran). (6) Dan sesungguhnya setiap 
kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau meng¬ 
ampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke 
dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan 
mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan 
sangat. (7) Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru 
mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan, (8) 
Kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan 
terang-terangan dan dengan diam-diam, (9) maka aku katakan 
kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" (QS. 71:10) 

niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 
(11) dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan meng¬ 
adakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di 
dalamnya) untukmu sungai-sungai. (12) Mengapa kamu tidak 
percaya akan kebesaran Allah (13) Padahal Dia sesungguhnya 
telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. 
(14) Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah men¬ 
ciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat (15) Dan Allah 
menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan 
matahari sebagai pelita (16) Dan Allah menumbuhkan kamu 
dari tanah dengan sebaik-baiknya, (17) kemudian Dia me¬ 
ngembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu 
(daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya. (18) 
Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, (19) 
supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu". (:20) 
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah 
mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta 
dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan 
kerugian belaka, (QS. 71:21) 

Dan melakukan tipu-daya yang amat besar". (QS. 71:22) 

Dan mereka berkata:"Jangan sekali-kali kamu meninggalkan 
(penyembahan) ilah-ilah kamu dan jangan pula sekali-kali 
kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula 
suwaa’, yaghuts, yauq dan nasr", (QS. 71:23) 

Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan 
(manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang- 
orang yang zalim itu selain kesesatan. (QS. 71:24) 

Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka 
ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka 
tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari 
Allah. (QS. 71:25)Nuh berkata:"Ya Tuhanku, janganlah 
Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu 
tinggal di atas bumi. (QS. 71:26) Sesungguhnya jika Engkau 
biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan 
hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain 
anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir. (QS. 71:27) 

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk 
ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman 
laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan 
bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan". (28) 



iaStl'A 




9 S’ < > / 


Y' \ji Y; 


>/ ^ >> S'* > /✓ 




^ fl / Ss 0 > 

♦ \ \ ^ /V > 





J p-f:^ !>■jt-f* 


0 jlJ2 5 


/T/ 1 // // 








y 


- '*»>. '\C^\f\.s. s.» 







jj Jo Vj NAl' • ■■ ' 



S ''s S ■£ 


%-i^A losJu&bpS SltUUj $ 


i > jV'S. 




t Tt q 




p 






J 


/ Z / 



** Z/ 
























Surat Al-Jinn: 


Katakanlah (hai Muhammad):"Telah diwahyukan kepadaku 
bahwasannya: sekumpulan jin telah mendengarkan (al- 
Qur f an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah 
mendengarkan al-Qur f an yang menakjubkan, (QS. 72:1) 

(yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami 
beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan 
mempersekutukan seorangpun dengan Tuhan kami, (QS. 

72:2) 

dan bahwasannya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia 
tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. (QS. 72:3) 

Dan bahwasannya, orang yang kurang akal daripada kami 
dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas 
terhadap Allah, (QS. 72:4) 

dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin 
sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta 
terhadap Allah. (QS. 72:5) 

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara 
manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di 
antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan 
kesalahan. (QS. 72:6) 

Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana 
persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah 
sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul) pun, 

(QS. 72:7) 

dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) 
langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan 
yang kuat dan panah-panah api, (QS. 72:8) 

dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa 
tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (bereita- 
beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) 
mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai 
panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (QS. 72:9) 

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya 
penjagaan itu) apakah kebumkan yang dikehendaki bagi orang 
yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan 
bagi mereka. (QS. 72:10) 

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh 
dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. 
Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (QS. 72:11) 

Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami sekali-kali 
tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di 
muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri 
(daripada)Nya dengan lari. (QS. 72:12) 

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk (al- 
Qur f an), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman 
kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan 
pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan 
kesalahan. (QS. 72:13) 



■J 11 t* 





ISC 




4 ** 

A{ '~ Mi 




L,u»- 


A ^ Ip* 4r- ^ 

i • T ijJ 4 Ji 




.f'**'s t u 



>■ 





s+s K i J ^ - SV * 







4 4 











^ 'J \ S' 



' r r > 



















Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat 
dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. 
Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah 
memilih jalan yang lurus. (QS. 72:14) 

Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka 
mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (QS. 72:15) 

Dan bahwasannya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas 
jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi 
minum kepada mereka air yang segar (rizki yang banyak). (QS. 
72:16) 

Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan 
barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya 
akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat. (QS. 
72:17) 

Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya 
di samping (menyembah) Allah. (QS. 72:18) 

Dan bahwasannya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri 
menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu 
desak-mendesak mengerumuninya. (QS. 72:19) 

Katakanlah:"Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanmu 
dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya". 
(QS. 72:20) 

Katakanlah:"Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan 
sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu 
kemanfaatan". (QS. 72:21) 

Katakanlah:"Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun 
yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali tiada 
akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya". (QS. 
72:22) 

Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari 
Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai 
Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya baginyalah neraka 
Jahannam, mereka kekal didalamnya selama-lamanya. (QS. 
72:23) 

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan 
kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang 
lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. (24) 

Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang 
diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan 
bagi (kedatangan) azab itu, masa yang panjang". (QS. 72:25) 

(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia 
tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib 
itu. (QS. 72:26) 

Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya 
Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di 
belakangnya. (QS. 72:27) 

Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu 
telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang 
(sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, 
dan Dia menghitung segala sesuatu satu-persatu. (QS. 72:28) 




S' \ 9 S 





''V 

o'j 


''V' ' 9 9 * " E • 

A-KwU-A 5 b 3/ yP/ $ A»* 


au \JG ^As ABJUgU I 

+ ** /// z/// * »> zv 

d'J* V(jlji 


<'» 




> < 


^ 1 J D J A >-1 

'i< Ztr > "XX ". Z' ' ?.f' - 






)XJo \jJ 


Ais4_iJipi_Lc. 


ZZ 


Z" IrfV U Z': 






<^ 43 'U-Y|n 


'>b' 44 ) 


z' /'i 




/ Z Z 





Surat Al-Muzz ammil: 


Hai orang yang berselimut (Muhammad), (QS. 73:1) 
bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit 
(daripadanya), (QS. 73:2) 

(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, 
(QS. 73:3) 

atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah al-Qur'an itu dengan 
perlahan-lahan. (QS. 73:4) 

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan 
yang berat. (QS. 73:5) 

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 
(untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. (6) 
Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang 
panjang (banyak). (QS. 73:7) 

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya 
dengan penuh ketekunan. (QS. 73:8) 

(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Ilah (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai 
pelindung. (QS. 73:9) 

Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan 
jauhilah mereka dengan cara yang baik. (QS. 73:10) 

Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang 
yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai keme¬ 
wahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. (11) 
Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu 
yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, (QS. 73:12) 

Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab 
yang pedih. (QS. 73:13) 

Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan 
menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang 
beterbangan. (QS. 73:14) 

Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang 
kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, 
sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul 
kepada Fir'aun. (QS. 73:15) 

Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia 
dengan siksaan yang berat. (QS. 73:16) 

Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika 
kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak 
beruban. (QS. 73:17) 

Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. 
Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana. (QS. 73:18) 
Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa 
yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang 
menyampaikannya) kepada Tuhannya. (QS. 73:19) 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu 
berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 
malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 
orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan 
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu 
sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu 
itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang 
berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari al-Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai 
balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan 
mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 73:20) 








K 




> .z > T’f ss- 










■# A 


t 




s 









7 c M^ 


i T I «z ^ 





t* 





'jUjU m, 






pH < * < 't t 


^ - .jr < y' y* * + — 1 

7^ f-Li J2jfe <j\ 


s s ^ 


& 


j? ^ 

* ^ ** 


i / / **-f ^ Z' 




L* 

< >< l T' ^ # ^ > »**>*,** 




l -l - - 

V'o®. 






F 


^ G. ' 

,4 fAf >. T' f A ' \ * \' /*' 't 1' 




»>4 























Surat Al-Muddatstsir: 


Hai orang yang berkemul (berselimut), (QS. 74:1) 
bangunlah, lalu berilah peringatan! (QS. 74:2) 
dan Tuhanmu agungkanlah, (QS. 74:3) 
dan pakaianmu bersihkanlah, (QS. 74:4) 

dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, (QS. 
74:5) 

dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak. (QS. 74:6) 

Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (QS. 
74:7) 

Apabila ditiup sangkakala, (QS. 74:8) 

maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, (QS. 
74:9) 

bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. (QS. 74:10) 
Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah 
menciptakannya sendirian. (QS. 74:11) 

Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, (QS. 
74:12) 

dan anak-anak yang selalu bersama dia, (QS. 74:13) 
dan Ku-lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan 
selapang-lapangnya, (QS. 74:14) 

kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. (QS. 
74:15) 

Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia 
menentang ayat-ayat Kami (al-Qur f an). (QS. 74:16) 

Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang 
memayahkan. (QS. 74:17) 

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa 
yang ditetapkannya), (QS. 74:18) 

maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan, (QS. 
74:19) 

kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan, (QS. 
74:20) 

kemudian dia memikirkan, (QS. 74:21) 
sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, (QS. 74:22) 
kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan 
menyombongkan diri, (QS. 74:23) 

lalu dia berkata: M (al-Qur f an) ini tidak lain hanyalah sihir yang 

dipelajari (dari orang-orang dahulu), (QS. 74:24) 

ini tidak lain hanyalah perkataan manusia". (QS. 74:25) 

Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar. (QS. 74:26) 
Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu (QS. 74:27) 

Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (QS. 
74:28) 

(Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. (QS. 74:29) 

Di atasnya ada sembilanbelas (malaikat penjaga). (QS. 74:30) 
Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari 
malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu 
melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya 
orang-orang yang diberi Al-Kitab yakin dan supaya orang 
yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang 
yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mu’min itu tidak ragu- 
ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada 
penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan):"Apakah yang 
dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan" 
Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara 
Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain 
hanyalah peringatan bagi manusia. (QS. 74:31) 

Sekali-kali tidak, demi bulan, (QS. 74:32) 
dan malam ketika telah berlalu, (QS. 74:33) 
dan subuh apabila mulai terang. (QS. 74:34) 



i 









* * 









-r ** 









f 

Cj^.j \ JL*-« 


fa JK y 



«i» 4 T'/ z’ • < ^ 


//V ^ V/ 





// t// // r> ^ r 


''Z I * ^ J- J'V' • * v 




A"*'*" ' 


y } + s' 'Z* j 



as 


» 




» . / i ». V/ y / J' t'' 4^ . // /f . 

r^ 'j ^' v 






//* • 

^ 1 a 1 1 ■ 




js f-'A.o'Tlub.Tl ^ 

oyiUiv^*-q ^ i-^ 



i -V ^ ^ 


// > >• 





























Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat 
besar, (QS. 74:35) 

sebagai ancaman bagi manusia. (QS. 74:36) 

(yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju 
atau mundur. (QS. 74:37) 

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya, (QS. 74:38) 

kecuali golongan kanan, (QS. 74:39) 

berada di dalam surga, mereka tanya menanya, (QS. 74:40) 

tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, (QS. 74:41) 

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka) 

(QS. 74:42) 

Mereka menjawab:"Kami dahulu tidak termasuk orang-orang 
yang mengerjakan shalat, (QS. 74:43) 

Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, (QS. 
74:44) 

dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan 
orang-orang yang membicarakannya, (QS. 74:45) 
dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (QS. 74:46) 
hingga datang kepada kami kematian". (QS. 74:47) 

Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang 
yang memberikan syafa'at. (QS. 74:48) 

Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari 
peringatan (Allah)", (QS. 74:49) 

seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, (QS. 
74:50) 

lari daripada singa. (QS. 74:51) 

Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya 
diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. (QS. 
74:52) 

Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri 
akhirat. (QS. 74:53) 

Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya al-Qur f an itu 
adalah peringatan. (QS. 74:54) 

Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil 
pelajaran daripadanya (al-Qur f an). (QS. 74:55) 

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya 
kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah 
Tuhan Yang patut (kita) bertaqwa kepada-Nya dan berhak 
memberi ampun. (QS. 74:56) 






Surat Al-Qiyamah: 


Aku bersumpah dengan hari kiamat, (QS. 75:1) 

dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 

sendiri). (QS. 75:2) 

Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan 
mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya (QS. 75:3) 

Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) 
jari jemarinya dengan sempurna. (QS. 75:4) 

Bahkan manusia itu hendak buat maksiat terus menems. (5) 

Ia bertanya: "Bilakah hari kiamat itu" (QS. 75:6) 

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), (QS. 75:7) 

dan apabila bulan telah hilang cahayanya, (QS. 75:8) 

dan matahari dan bulan dikumpulkan, (QS. 75:9) 

pada hari itu manusia berkata:"Ke mana tempat lari" (10) 

sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! (QS. 75:11) 

Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. 

(QS. 75:12) 

Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah 
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. (QS. 75:13) 

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, (75:14) 
meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. (QS. 75:15) 
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al- 
Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. (75:16) 
Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (75:17) 
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 
bacaannya itu. (QS. 75:18) 

Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
penjelasannya. (QS. 75:19) 

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai 
manusia) mencintai kehidupan dunia, (QS. 75:20) 
dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. (QS. 75:21) 
Wajah-wajah (orang-orang mumin) pada hari itu berseri-seri. 
(QS. 75:22) 

Kepada Tuhannyalah mereka melihat. (QS. 75:23) 

Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, (75:24) 
mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka 
yang amat dahsyat. (QS. 75:25) 

Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) 
sampai ke kerongkongan, (QS. 75:26) 
dan dikatakan (kepadanya):"Siapakah yang dapat 
menyembuhkanmu" (QS. 75:27) 

dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan 
(dengan dunia), (QS. 75:28) 

dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), (QS. 75:29) 
kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. (QS. 75:30) 
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur'an) dan 
tidak mau mengerjakan shalat, (QS. 75:31) 
tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran), 
(QS. 75:32) kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak 
(sombong). (QS. 75:33) 

Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah 
bagimu, (QS. 75:34) kemudian kecelakaanlah bagimu (hai 
orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu. (QS. 75:35) 

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 
(tanpa pertanggungjawaban) (QS. 75:36) 

Bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan (ke 
dalam rahim), (QS. 75:37) 

kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah 
menciptakannya, dan menyempurnakannya, (QS. 75:38) 
lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan 
perempuan. (QS. 75:39) 

Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) 
menghidupkan orang mati? (QS. 75:40) 



v z' 




-v;> 





fl / ^ 'i ^ l'* 1 ^ ** C 


/ 9S /’S Ji s ** y 




$ 


S'\' 'S 


''S s S 








$ <S 04 d 3 JlliUiiri 


A jr A Jjfc 


























Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap 
muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira 
mereka, mutiara yang bertaburan. (QS. 76:19) 

Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan 
melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. 
(QS. 76:20) 

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera 
tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, 
dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. 
(QS. 76:21) 

Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu 
adalah disyukuri (diberi balasan). (QS. 76:22) 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur f an kepadamu 
(hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. (QS. 76:23) 

Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan 
Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan 
orang yang kafir di antara mereka. (QS. 76:24) 

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. 
(QS. 76:25) 

Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya 
pada bagian yang panjang di malam hari. (QS. 76:26) 

Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan 
dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, 
pada hari yang berat (hari akhirat). (QS. 76:27) 

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian 
tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh- 
sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa 
dengan mereka. (QS. 76:28) 

Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka 
barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia 
mengambil jalan kepada Tuhannya. (QS. 76:29) 

Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila 
dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 76:30) 

Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam 
rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan- 
Nya azab yang pedih. (QS. 76:31) 















Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, (QS. 
77:20) 

kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh 
(rahim), (QS. 77:21) 

sampai waktu yang ditentukan, (QS. 77:22) 

lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik 

yang menentukan. (QS. 77:23) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:24) 

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, (QS. 
77:25) 

(orang-orang hidup dan orang-orang mati, (QS. 77:26) 
dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan 
Kami beri minum kamu dengan air tawar (QS. 77:27) 
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:28) 

(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat):"Pergilah kamu 
mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya, 
(QS. 77:29) 

Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga 
cabang, (QS. 77:30) 

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api 
neraka". (QS. 77:31) 

Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan 
setinggi istana, (QS. 77:32) 

Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. (QS. 77:33) 
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:34) 

Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari 
itu), (QS. 77:35) 

dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga 
mereka (dapat) minta uzur. (QS. 77:36) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:37) 

Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami 
mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. (QS. 
77:38) 

Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu 
dayamu itu terhadap-Ku. (QS. 77:39) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:40) 

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam 
naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air. (QS. 
77:41) 

Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang 
mereka ingini. (QS. 77:42) 

Dikatakan kepada mereka):"Makan dan minumlah kamu 
dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". (QS. 
77:43) 

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. (QS. 77:44) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:45) 

(Dikatakan kepada orang-orang kafir):"Makanlah dan 
bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang 
pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang 
berdosa". (QS. 77:46) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:47) 

Dan apabila dikatakan kepada mereka:"Rukulah, niscaya 
mereka tidak mau ruku. (QS. 77:48) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan. (QS. 77:49) 

Maka kepada perkataan apakah selain al-Qur'an ini mereka 
akan beriman (QS. 77:50) 




^ >pJU3 jb* 









✓ 








^ om -uCAj yj r^. b, ^ b 

&J& : ^ o ^ o y-^y (f. ' 


V 


- - ^ 






r/ ' 's' ' ' ^ 

1 ^ 21 » \j \yS ^ 


9 . \^ v 'JKi i-1 ^ , - 1 iK. • r 11» 


^ */ 




n),- 




•» 7 






/ > T* > ^ . 

. * •-**.* i - 


T- **- ^ 1 





Surat An-Naba’: 


Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya ? (QS. 78:1) 

Tentang berita yang besar, (QS. 78:2) 

yang mereka perselisihkan tentang ini. (QS. 78:3) 

Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui, (QS. 78:4) 
Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui. (5) 
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 
(QS. 78:6) dan gunung-gunung sebagai pasak? (QS. 78:7) 
dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, (QS. 78:8) 
dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, (QS. 78:9) 
dan Kami jadikan malammu sebagai pakaian, (QS. 78:10) 
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, (78:11) 
dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah (langit) yang 
kokoh, (QS. 78:12) 

dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), (78:13) 
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,(78:14) 
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan 
tumbuh-tumbuhan, (QS. 78:15) 
dan kebun-kebun yang lebat? (QS. 78:16) 

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang 
ditetapkan, (QS. 78:17) 

yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu 
datang berkelompok-kelompok, (QS. 78:18) 
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, (78:19) 
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi 
fatamorganalah ia. (QS. 78:20) 

Sesungguhnya neraka jahannam itu (padanya) ada tempat 
pengintai, (QS. 78:21) 

lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang 
melampaui batas, (QS. 78:22) 

mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, (78:23) 
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak 
(pula mendapat) minuman, (QS. 78:24) 
selain air yang mendidih dan nanah, (QS. 78:25) 
sebagai pembalasan yang setimpal. (QS. 78:26) 

Sesungguhya mereka tidak takut kepada hisab, (QS. 78:27) 
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sungguh- 
sungguhnya, (QS. 78:28) 

Dan segala sesuatu sudah Kami catat dalam suatu kitab.(29) 
Karena itu rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan 
menambah kepada kamu selain daripada azab. (QS. 78:30) 
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat 
kemenangan, (QS. 78:31) 

(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur. (QS. 78:32) 

dan gadis-gadis remaja yang sebaya, (QS. 78:33) 

dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (QS. 78:34) 

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia 
dan tidak (pula perkataan) dusta. (QS. 78:35) 

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup 
banyak, (QS. 78:36) 

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat 
berbicara dengan Dia. (QS. 78:37) 

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, 
mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang diberi izin 
kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia 
mengucapkan kata yang benar. (QS. 78:38) 

Itulah hari yang pasti terjadi, Maka barang siapa yang 
menghendakai, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada 
Tuhannya. (QS. 78:39) 

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai 
orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa 
yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang kafir 
berkata:"Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah 
tanah". (QS. 78:40) 






























Surat An-Naazi’at: 


Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan 
keras, (QS. 79:1) dan (malaikat-malaikat) yang mencabut 
(nyawa) dengan lemah-lembut, (QS. 79:2) dan (malaikat- 
malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, (QS. 79:3) 
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang, :4) 
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia), (79:5) 
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika 
tiupan pertama menggoncangkan alam, (QS. 79:6) 
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. (QS. 79:7) 
hati manusia pada waktu itu sangat takut, (QS. 79:8) 
pandangannya tunduk. (QS. 79:9) (Orang-orang kafir) 
berkata:"Apakah kami benar-benar dikembalikan kepada 
kehidupan yang semula?" (QS. 79:10) Apakah (akan dibang¬ 
kitkan juga) apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur 
lumat. (QS. 79:11) Mereka berkata:"Kalau demikian, itu 
adalah suatu pengembalian yang merugikan". (QS. 79:12) 
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali 
tiupan saja, (QS. 79:13) maka dengan serta merta mereka 
hidup kembali di permukaan bumi. (QS. 79:14) Sudahkah 
sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa, (QS. 79:15) 
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah 
Thuwa; (QS. 79:16) Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesung¬ 
guhnya dia telah melampaui batas, (QS. 79:17) dan katakanlah 
(kepada Fir'aun):"Apakah keinginan bagimu untuk member¬ 
sihkan diri (dari kesesatan)" (QS. 79:18) Dan kamu akan 
kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada- 
Nya (QS. 79:19) Lalu Musa memperlihatkan kepadanya 
mu'jizat yang besar. (QS. 79:20) Tetapi Fir'aun mendustakan 
dan mendurhakai. (QS. 79:21) Kemudian dia berpaling seraya 
berusaha menantang (Musa). (QS. 79:22) maka ia mengum¬ 
pulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil 
kaumnya. (23) (Seraya) berkata: "Akulah Tuhanmu yang paling 
tinggi". (QS. 79:24) Maka Allah mengazabnya dengan azab di 
akhirat dan azab di dunia. (QS. 79:25) Sesungguhnya pada 
yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut 
(kepada Tuhannya). (QS. 79:26) Apakah kamu yang lebih sulit 
penciptaannya ataukah langit Allah telah membangunnya, (27) 
Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, (28) 
dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan 
siangnya terang benderang. (QS. 79:29) Dan bumi sesudah itu 
dihamparkan-Nya. (QS. 79:30) Ia memancarkan daripadanya 
mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 

(QS. 79:31) Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan 
teguh, (QS. 79:32) (semua itu) untuk kesenanganmu dan 
untuk binatang-binatang ternakmu. (QS. 79:33) Maka apabila 
malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. (34) 
Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah 
dikerjakannya, (QS. 79:35) dan diperlihatkan neraka dengan 
jelas kepada setiap orang yang melihat. (QS. 79:36) 

Adapun orang yang melampaui batas, (QS. 79:37) dan lebih 
mengutamakan kehidupan dunia, (QS. 79:38) maka 
sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). (QS. 79:39) 

Dan adapun orang-orang yangtakut kepada kebesaran 
Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. 

(40) maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). (41) 
(orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
hari berbangkit, kapankah terjadinya (42) Siapakah kamu 
(sehingga) dapat menyebutkan (waktunya) (43) Kepada 
Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan 
waktunya). (QS. 79:44) Kamu hanya memberi peringatan bagi 
siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). (QS. 79:45) 

Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan- 
akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di 
waktu sore atau pagi. (QS. 79:46) 







AJI*-} 





^ 4^5 

- c r* *rd*cz* t a 








^ > > <z L A f-'^ s > 




z' / » 




a S 


z' ^ *" 


^ 1 z' *>/- 


z' 


y' /S'' 



. ; . 

s'v'ls.ss < S< »'*■ 


S 'i * 


f A 




rv 




D 


/ z' /y/»'' ^ > ff. 


IsSLit® 


A—* /// 



/ A/ 






>z" > r^y' 


yy 


z'C 


i'Y ' 'S A' ' 


> ^ 




7"< ^ > z"*/ z^ 

W-A'Ajdi 


-X zV 


A Fr> r 
















Surat ‘Abasaa: 


Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (QS. 80:1) 
karena telah datang seorang buta kepadanya. (QS. 80:2) 
Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari 
dosa). (QS. 80:3) 

atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu 
memberi manfa’at kepadanya? (QS. 80:4) 

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, (QS. 80:5) 
maka kamu melayaninya. (QS. 80:6) 

Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak 
membersihkan diri (beriman). (QS. 80:7) 

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera 
(untuk mendapatkan pengajaran), (QS. 80:8) 
sedang ia takut kepada (Allah), (QS. 80:9) 
maka kamu mengabaikannya. (QS. 80:10) 

Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran 
Tuhan itu adalah suatu peringatan, (QS. 80:11) 
maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia 
memperhatikannya, (QS. 80:12) 
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, (QS. 80:13) 
yang ditinggikan lagi disucikan, (QS. 80:14) 
di tangan para penulis (malaikat), (QS. 80:15) 
yang mulia lagi berbakti. (QS. 80:16) 

Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya (QS. 
80:17) 

Dari apakah Allah menciptakannya (QS. 80:18) 

Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. 
(QS. 80:19) 

Kemudian Dia memudahkan jalannya, (QS. 80:20) 
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam 
kubur, (QS. 80:21) 

kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya 
kembali. (QS. 80:22) 

sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang 
diperintahkan Allah kepadanya, (QS. 80:23) 
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 
(QS. 80:24) 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari 
langit), (QS. 80:25) 

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, (QS. 
80:26) 

lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, (QS. 80:27) 
anggur dan sayur-sayuran, (QS. 80:28) 

Zaitun dan pohon kurma, (QS. 80:29) 
kebun-kebun (yang) lebat, (QS. 80:30) 
dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (QS. 80:31) 
untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. 
(QS. 80:32) 

Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan 

sangkalala yang kedua), (QS. 80:33) 

pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, (QS. 80:34) 

dari ibu dan bapaknya, (QS. 80:35) 

dari isteri dan anak-anaknya, (QS. 80:36) 

Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan 
yang cukup menyibukkannya. (QS. 80:37) 

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, (QS. 80:38) 

tertawa dan gembira ria, (QS. 80:39) 

dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, (QS. 

80:40) 

dan ditutup lagi oleh kegelapan. (QS. 80:41) 

Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. (QS. 80:42) 










Surat Al-T akwir: 

Apabila matahari digulung (QS. 81:1) 
dan apabila bintang-bintang berjatuhan, (QS. 81:2) 
dan apabila gunung-gunung dihancurkan, (QS. 81:3) 
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak 
diperdulikan), (QS. 81:4) 

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, (QS. 81:5) 
dan apabila lautan dipanaskan. (QS. 81:6) 
dan apabila mh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), (QS. 81:7) 
apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 
ditanya, (QS. 81:8) 

karena dosa apakah dia dibunuh, (QS. 81:9) 

dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka, 

(QS. 81:10) 

dan apabila langit dilenyapkan, (QS. 81:11) 

dan apabila neraka jahim dinyalakan, (QS. 81:12) 

dan apabila surga didekatkan, (QS. 81:13) 

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah 

dikerjakannya. (QS. 81:14) 

Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang, (QS. 81:15) 

yang beredar dan terbenam, (QS. 81:16) 

demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, 

(QS. 81:17) 

dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, (QS. 
81:18) 

sesungguhnya al-Qur ? an itu benar-benar firman (Allah yang 
bibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), (QS. 81:19) 
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan 
tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, (QS. 81:20) 
yang dita'ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. (QS. 
81:21) 

Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang 
yang gila. (QS. 81:22) 

Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang 
terang. (QS. 81:23) 

Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk 
menerangkan yang ghaib. (QS. 81:24) 

Dan al-Qur f an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, 
(QS. 81:25) 

maka kemanakah kamu akan pergi (QS. 81:26) 

al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, 

(QS. 81:27) 

(yaitu) bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan 
yang lurus. (QS. 81:28) 

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) 
kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. (QS. 
81:29) 










* l ** ■* L Z'* > 

4* ' '4 j 4* ^Al' 1 4 j 


Ai 




j. 











y s' p- 


J2 






. 










*/ 





J» 










<r Ih f I uS 





























Surat Al-Inflthaar: 

Apabila langit terbelah, (QS. 82:1) 


•f S 'l f S'? 


dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (QS. 82:2) 

dan apabila lautan dijadikan meluap, (QS. 82:3) 

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, (QS. 82:4) 

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan 
dan yang dilalaikannya. (QS. 82:5) 

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu 
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. 
(QS. 82:6) 

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan 
kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, 

(QS. 82:7) 

dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun 
tubuhmu. (QS. 82:8) 

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari 
pembalasan. (QS. 82:9) 

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu), (QS. 82:10) 

yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan- 
pekerjaanmu itu), (QS. 82:11) 

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 82:12) 

Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar 
berada dalam surga yang penuh kenikmatan, (QS. 82:13) 

dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar 
berada dalam neraka. (QS. 82:14) 

Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. (QS. 82:15) 

Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. (QS. 
82:16) 

Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu (QS. 82:17) 

Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu (QS. 82:18) 

(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk 
menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam 
kekuasaan Allah. (QS. 82:19) 







Surat Al-Muthaffifin: 


Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (QS. 83:1) 
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi, (QS. 83:2) 
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 
lain, mereka mengurangi. (QS. 83:3) 

Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan, (QS. 83:4) 

pada suatu hari yang besar, (QS. 83:5) 

(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta alam (QS. 83:6) 

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang 
yang durhaka tersimpan dalam sijjin. (QS. 83:7) 

Tahukah kamu apakah sijjin itu (QS. 83:8) 

(Ialah) kitab yang bertulis. (QS. 83:9) 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan, (QS. 83:10) 

(yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. (11) 
Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu 
melainkan setiap orang yang melampui batas lagi berdosa, (12) 
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia 
berkata: M Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu". (13) 
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 
mereka usahakan itu menutup hati mereka. (QS. 83:14) 
Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar- 
benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka. (QS. 83:15) 
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. 
(QS. 83:16) 

Kemudian, dikatakan (kepada mereka):"Inilah azab yang 
dahulu selalu kamu dustakan". (QS. 83:17) 

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang 
berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar 
(surga), (QS. 83:18) 

Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? (QS. 83:19) 

(yaitu) kitab yang bertulis, (QS. 83:20) 

yang disaksikan oleh maliakat-malaikat yang didekatkan 

(kepada Allah). (QS. 83:21) 

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar 
benar-benar dalam kenikmatan yang besar (surga), (QS. 83:22) 
mereka (duduk) diatas dipan-dipan sambil memandang. (23) 
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup 
mereka yang penuh kenikmatan. (QS. 83:24) 

Mereka minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya) (25) 
laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya 
orang berlomba-lomba. (QS. 83:26) 

Dan caampuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (83:27) 
(yaitu) mata air yang minum dari padanya orang-orang yang 
didekatkan kepada Allah, (QS. 83:28) 

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang 
dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang 
beriman. (QS. 83:29) 

Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, 
mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. (QS. 83:30) 

Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada 
kaumnya, mereka kembali dengan gembira. (QS. 83:31) 

Dan apabila mereka melihat orang-orang mu’min, mereka 
mengatakan:"Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang- 
orang yang sesat", (QS. 83:32) 

padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk 
penjaga bagi orang-orang mu'min. (QS. 83:33) 

Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan 
orang-orang kafir, (QS. 83:34) 

mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. (35) 
Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran 
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. 83:36) 



> 4 


(♦r' Arb' cAA' < 4 ** '(AAhp, 

<> i." s&b ' i 

e & 






i—> 






. Jy 4, pv 

AA j '4 % A' ^u 2 AA 



* S. . S 9 ' 


• 


mag#**" .- 



)L.oyj> 


■Jcf 




A- * 


S'4**^ s' » 1 ' { ■ 




r 4 .>/ , V // 

y Ah A'A'T- 





s 


i A' 

w x x 

» A > .">Tf < AAK , >> ^. 







> - 




. t -t','-u' n 

f*-r T -4 ' 444 - 4 A*' * ' ot ly ° AA' 


* 'L S y / 




jvfA4j 23 o_4 '-A ofh ^ p-A.j 14 


- t ^ 

^ jliSJ 

/ >/ «z'» > /// t /Az V X ^ V Z' V /z 












Surat Al-Insyiqaaq: 


Apabila langit terbelah, (QS. 84:1) 

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu 

patuh, (QS. 84:2) 

apabila bumi diratakan, (QS. 84:3) 

dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi 
kosong, (QS. 84:4) 

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu 
patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat 
perbuatannya). (QS. 84:5) 

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh- 
sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui- 
Nya. (QS. 84:6) 

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 
(QS. 84:7) 

maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, (QS. 
84:8) 

dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama 
beriman) dengan gembira. (QS. 84:9) 

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, (QS. 
84:10) 

maka dia akan berteriak:"Celakalah aku". (QS. 84:11) 

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 
(neraka). (QS. 84:12) 

Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan 
kaumnya (yang sama-sama kafir). (QS. 84:13) 

Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan 
kembali (kepada Tuhannya). (QS. 84:14) 

(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu 
melihatnya. (QS. 84:15) 

Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di 
waktu senja. (QS. 84:16) 

dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, (QS. 84:17) 
dan dengan bulan apabila jadi purnama, (QS. 84:18) 
sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan). (QS. 84:19) 

Mengapa mereka tidak mau beriman, (QS. 84:20) 

dan apabila al-Qur f an dibacakan kepada mereka, mereka tidak 

bersujud, (QS. 84:21) 

bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya), (QS. 84:22) 
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan 
(dalam hati mereka). (QS. 84:23) 

Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih, 
(QS. 84:24) 

Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi 
mereka pahala yang tidak putus-putusnya. (QS. 84:25) 



■> f? 


-'i 



— _ f *7^ J 





s 



t, fl 






^ ^ I ^ , 7 T' 


^ iC ^ Ci ^ ^ ^ p* - 

Sr“»j 














* i ■ 1 


<* S 





n 



c A' 









J* I 


T* 
























Surat Al-Buruuj: 

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, (QS. 85:1) 

dan hari yang dijanjikan, (QS. 85:2) 

dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. (QS. 85:3) 

Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, (QS. 
85:4) 

yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, (QS. 85:5) 

ketika mereka duduk disekitarnya, (QS. 85:6) 

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat 
terhadap orang-orangyang beriman. (QS. 85:7) 

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu'min itu 
melainkan karena orang yang mu'min itu beriman kepada 
Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, (QS. 85:8) 

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Alllah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu. (QS. 85:9) 

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan 
kepada orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan 
kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab 
jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. 
(QS. 85:10) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir 
dibawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar. 
(QS. 85:11) 

Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. (QS. 85:12) 

Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari 
permulaan dan menghidupkannya (kembali). (QS. 85:13) 

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, (QS. 
85:14) 

yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia, (QS. 85:15) 

Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (QS. 85:16) 

Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, 
(QS. 85:17) 

(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamut (QS. 85:18) 

Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, (QS. 
85:19) 

padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. (QS. 
85:20) 

Bahkan yang didustakan mereka itu ialah al-Qur'an yang 
mulia, (QS. 85:21) 

yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuzh. (QS. 85:22) 











Surat Ath-Thaariiq: 

Demi langit dan yang datang pada malam hari, (QS. 86:1) 
tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? (86:2) 
(yaitu) binatang yang cahayanya menembus, (QS. 86:3) 
tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. (86:4) 
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia 
diciptakan? (5) Dia diciptakan dari air yang terpancar, (6) 

Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 
perempuan. (QS. 86:7) 

Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk 
mengembalikannya (hidup sesudah mati). (QS. 86:8) 

Pada hari dinampakkan segala rahasia, (QS. 86:9) 

maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun 

dan tidak (pula) seorang penolong. (QS. 86:10) 

Demi langit yang mengandung hujan, (QS. 86:11) 
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, (QS. 86:12) 
sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman yang 
memisahkan antara yang hak dan yang bathil, (QS. 86:13) 
dan sekali-kali bukanlah dia sendau gurau. (QS. 86:14) 
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang 
jahat dengan sebenar-benarnya. (QS. 86:15) 

Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar- 
benarnya (QS. 86:16) 

Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri 
tangguhlah mereka itu barang sebentar. (QS. 86:17) 



Surat Al-A’laa: 


Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi, (QS. 87:1) 
yang menciptakan,dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). 
(QS. 87:2) 

dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi 
petunjuk. (QS. 87:3) 

dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. (QS. 87:4) 
lalu dijadikan-Nya rumput-rumputan itu kering kehitam- 
hitaman. (QS. 87:5) 

Kami akan membacakan (al-Qur f an) kepadamu (Muhammad) 
maka kamu tidak akan lupa, (QS. 87:6) 
kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia 
mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, (QS. 87:7) 

Dan Kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah, 
(QS. 87:8) 

oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu 
bermanfa'at, (QS. 87:9) 

orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 

(QS. 87:10) 

orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. (QS. 87:11) 
(Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). 
(QS. 87:12) 

Kemudian dia tidak mati dialamnya dan tidak (pula) hidup. 
(QS. 87:13) 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 
(dengan beriman), (QS. 87:14) 

dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat. (QS. 87:15) 
Tetapi kamu (orang-orang) kafir memilih kehidupan duniawi. 
(QS. 87:16) 

Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. 
(QS. 87:17) 

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab 
terdahulu, (QS. 87:18) 

(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. (QS. 87:19) 





s * 


<4»j) 'j ^ 






$\ _Ln & y ’i 





2T 






t* ^ 


> > 













/S l 










/ ^ j/ t*j 

L^UrC.lll U 


S V*. S. S' 


^ ^ * * 'f '/ 









^^ t'.^s' v 

Oi >J Jf-o J 4^ J? 


- a 








































Surat Al-Fajr: 


Demi fajar, (QS. 89:1) 

dan malam yang sepuluh, (QS. 89:2) 

dan yang genap dan yang ganjil, (QS. 89:3) 

dan malam bila berlalu. (QS. 89:4) 

Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) 
oleh orang-orang yang berakal. (QS. 89:5) 

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
berbuat terhadap kaum f Aad (QS. 89:6) 

(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang 
tinggi, (QS. 89:7) 

yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di 
negeri-negeri lain, (QS. 89:8) 

dan kaum Tsamut yang memotong batu-batu yang besar di 
lembah, (QS. 89:9) 

dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang 
banyak), (QS. 89:10) 

yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, (QS. 89:11) 
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, (QS. 
89:12) 

karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti 
azab, (QS. 89:13) 

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (QS. 89:14) 
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu 
dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia 
berkata:"Tuhanku telah memuliakanku". (QS. 89:15) 

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya 
maka dia berkata:"Tuhanku menghinakanku". (QS. 89:16) 
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak 
memuliakan anak yatim, (QS. 89:17) 
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang 
miskin, (QS. 89:18) 

dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur 
baurkan (yang halal dan yang batil), (QS. 89:19) 
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 
berlebihan. (QS. 89:20) 

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan 
berturut-turut, (QS. 89:21) 

dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. (QS. 
89:22) 

dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada 
hari ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat 
itu baginya. (QS. 89:23) 

Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu 
mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini". (QS. 89:24) 
Maka pada hari itu tiada seorangpun menyiksa seperti siksa- 
Nya, (QS. 89:25) 

dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (QS. 
89:26) 

Hai jiwa yang tenang. (QS. 89:27) 

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi 
diridhoi-Nya. (QS. 89:28) 

Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, (QS. 
89:29) 

dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS. 89:30) 







#■ 'j 


^ 



>r 





j 


^ 



V 







^ y V J' j* j j* £ 



> £ 'J ^4 ^ Z <,4 Z/f/ 





i S 








m m 


. J'- 4 $^ „ J* 

AjO J «M* 

)\ TV \\ \ jA3lij 

✓ i' ^ ** 


n * •'< W 


j . > . M Z' y \ * 


> 
















Surat Al-Balad: 


Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), (QS. 
90:1) 

dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini, (QS. 
90:2) 

dan demi bapak dan anaknya. (QS. 90:3) 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. (QS. 90:4) 

Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada 
seorangpun yang berkuasa atasnya (QS. 90:5) 

Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang 
banyak". (QS. 90:6) 

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang 
melihatnya (QS. 90:7) 

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, 
(QS. 90:8) 

lidah dan dua buah bibir. (QS. 90:9) 

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (QS. 
90:10) 

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 

(QS. 90:11) 

Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (QS. 
90:12) 

(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, (QS. 90:13) 
atau memberi makan pada hari kelaparan, (QS. 90:14) 

(kepada) anak yatim yang memberi kerabat, (QS. 90:15) 
atau orang miskin yang sangat fakir. (QS. 90:16) 

Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan 
saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk 
berkasih sayang. (QS. 90:17) 

Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) 
adalah golongan kanan. (QS. 90:18) 

Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka 
itu adalah golongan kiri. (QS. 90:19) 

Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat (QS. 90:20) 








//y x x > 


// y W 4 / 






+ "Z y \Z\f * \* { 






L* 


/// 'J X 


. / /// 0 4 / / / / . //. ^ S S T S s' / ^ 

1^4 O S ' i (J 


OjjJ A* a jWai 1$ 


x K A' f 

^ ^ I ' j** yaj 


> a f >' 












Surat Asy-Syams, Al-Lail: 


Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, (QS. 91:1) 

dan bulan apabila mengiringinya, (QS. 91:2) 

dan siang apabila menampakkannya, (QS. 91:3) 

dan malam apabila menutupinya, (QS. 91:4) 

dan langit serta pembinaannya, (QS. 91:5) 

dan bumi serta penghamparannya, (QS. 91:6) 

dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), (QS. 91:7) 

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan 

dan ketaqwaan, (QS. 91:8) 

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 
(QS. 91:9) 

dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. 
91:10) 

(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena 
melampaui batas, (QS. 91:11) 

ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. 
91:12) 

lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka:"(Biarkanlah) 
unta betina Allah dan minumannya". (QS. 91:13) 

Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, 
maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa 
mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah), 
(QS. 91:14) 

dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu. (QS. 
91:15)_ 

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (QS. 92:1) 
dan siang apabila terang benderang, (QS. 92:2) 
dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (QS. 92:3) 
sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (92:4) 
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertaqwa, (QS. 92:5) 

dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), (QS. 
92:6) 

maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 
(QS. 92:7) 

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya 
cukup, (QS. 92:8) 

serta mendustakan pahala yang terbaik, (QS. 92:9) 

maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. 

(QS. 92:10) 

Dan hartanya tidak bermanfa'at baginya apabila ia telah 
binasa. (QS. 92:11) 

Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk, (QS. 
92:12) 

dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia. 

(QS. 92:13) 

Maka, Kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala- 
nyala. (QS. 92:14) 

Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling 
celaka, (QS. 92:15) 

yang mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari iman. 

(QS. 92:16) 

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka 
itu, (QS. 92:17) 

yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk 
membersihkannya, (QS. 92:18) 

padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat 
kepadanya yang harus dibalasnya, (QS. 92:19) 
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari 
keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. (QS. 92:20) 

Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan (QS. 92:21) 


4 II «f 












> " > > 


< — 

f 

A 


o* 4 ->U- Jij 


£ Ujij jSl J tsi 



yy , / < % ^ "A > > r 


t yS s Z > ^ fC z f 

vrl IjK* 



t t 



^ j .f j 


$ 1^5 jultS 




"'J' 

u _ *■ K I L i 1 1 » 





^ y “ 






O 


>^y >/ y Y'" t 

^ dyj V AcfjJ' j2l\ 



> x ^4 . . /z' x ^ >- £ 

^ A K>2b t Vy^jl i „w . 

z' 9* S yt S 9 //Z/ V z' y' yl 

^ *Lj.t &>f 4A 





















Surat Adh-dhuha, Al-Insyirah: 

Demi waktu matahari sepenggalan naik, (QS. 93:1) 

dan demi malam apabila telah sunyi, (QS. 93:2) 


Tuhanmu tiada meninggikan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu, (QS. 93:3) 

dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. 
(QS. 93:4) 

Dan kelak pasti Tuhanmu memberikan karunia-Nya 
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. (QS. 93:5) 

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungimu. (QS. 93:6) 

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 
memberikan petunjuk. (QS. 93:7) 

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu 
Dia memberikan kecukupan. (QS. 93:8) 

Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang. (QS. 93:9) 

Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu 
menghardiknya. (QS. 93:10) 

Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu 
menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS. 93:11) 

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (QS. 
94:1) 

dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, (QS. 
94:2) 

yang memberatkan punggungmu? (QS. 94:3) 

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. (QS. 94:4) 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
(QS. 94:5) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. 

94:6) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (umsan) yang lain, (QS. 
94:7) 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap". 
(QS. 94:8) 






X 









c-sJ-Jj i. dj*^ i 








Sjj Ij 'K, JoLl] IC \j 


// X ^ ✓ S 


s' L 7 t **S' 



/f 'l* 








«f/ / / z' 




















Surat At-Tiin, Al-‘Alaq: 


Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (QS. 
94:1) 

dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, (QS. 
94:2) 

yang memberatkan punggungmu? (QS. 94:3) 

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. (QS. 94:4) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
(QS. 94:5) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. 
94:6) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (QS. 
94:7) 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap". 
(QS. 94:8) 


Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 
menciptakan, (QS. 96:1) 

Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. (QS. 
96:2) 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, (QS. 96:3) 
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (QS. 
96:4) 

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(QS. 96:5) 

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui 
batas, (QS. 96:6) 

karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS. 96:7) 
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). (QS. 
96:8) 

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, (QS. 
96:9) 

seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat, (QS. 96:10) 
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di 
atas kebenaran, (QS. 96:11) 

atau dia menyuruh bertaqwa (kepada Allah) (QS. 96:12) 
Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu 
mendustakan dan berpaling? (QS. 96:13) 

Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat 
segala perbuatannya? (QS. 96:14) 

Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) 
niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (QS. 96:15) 

(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. (QS. 
96:16) 

Maka biarkanlah dia memanggil golongannya (untuk 
menolongnya), (QS. 96:17) 

kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, (QS. 96:18) 
sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan 
sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan) (QS. 96:19) 



- ^ -#■ 





-- 




_g^i> > ''Z/ ^ Z' / f A ^ ''t l y j' j" * * "*> 

^ |J y y' t&jt* 1 1; I ^ 1 ° 











s s i 'S s • . J ~ ' Af 

^aA 4- 1 7 jfr-V S JJ1 

f As -vc ijjiSh-sG, ', 5 . UiiJ oj 3 


_^Y ]j^ K-j Lsy 1 






Surat Al-Qadar: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur f an) pada 
malam kemuliaan. (QS. 97:1) 

Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? (QS. 97:2) 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS. 97:3) 
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril 
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. (QS. 
97:4) 

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS. 
97:5) 




















































Surat Al-Bayyinah: 


Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik 
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan 
(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, 
(QS. 98:1) 

(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang 
membacakan lemnbaran yang disucikan (al-Qur f an), (QS. 
98:2) 

di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus. (QS. 98:3) 

Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan 
Al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada 
mereka bukti yang nyata. (QS. 98:4) 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan meunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus. (QS. 98:5) 

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang- 
orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka 
kekal di dalamnya.Mereka itu adalah sebumk-buruk makhluk. 
(QS. 98:6) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (QS. 98:7) 

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya.Allah ridha terhadap mereka dan 
merekapun ridha kepada-Nya.Yang demikian itu adalah 
(balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (QS. 98:8) 






f > i 









f a*' - 





f J 





m 



^ T 




a 

imi a & g® 


ix> -"iES-iati' 




^ < 4 - 







^ A ^ «'f f £ S* £f 




/ > V 


S- " */■ ^ > f 


^ y' * > 


r * ^ 

.Si, -' l ' *'x f" , 'fT'. 



















Surat Al-Zalzalah, Al-‘Aadiyat, Al-Qaari , ah, At-Takatstsur: 


Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang 
dahsyat), (QS. 99:1) 

dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang 
dikandung)nya, (QS. 99:2) 

dan manusia bertanya:"Mengapa bumi (jadi begini)", ( 99:3) 
pada hari itu bumi menceritakan beritanya, (QS. 99:4) 
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 
demikian itu) kepadanya. (QS. 99:5) 

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan 
yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) pekerjaan mereka. (QS. 99:6) 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. 99:7) 

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah 
pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS. 99:8) 

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah- 
engah, (QS. 100:1) 

dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku 
kakinya), (QS. 100:2) 

dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, 

(QS. 100:3) 

maka ia menerbangkan debu, (QS. 100:4) 
dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, (100:5) 
Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih 
kepada Tuhannya, (QS. 100:6) 

dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) 
keingkarannya, (QS. 100:7) 

dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada 
harta. (QS. 100:8) 

Maka apabila dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa 
yang ada di dalam kubur, (QS. 100:9) 
dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, (QS. 100:10) 
Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui 
keadaan mereka. (QS. 100:11) 

Hari Kiamat, (QS. 101:1) 

Apakah hari Kiamat itu (QS. 101:2) 

Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu (QS. 101:3) 

Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, 
(QS. 101:4) 

dan gunung-gunung adlah seperti bulu yang dihambur- 
hamburkan. (QS. 101:5) 

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 
(QS. 101:6) 

maka dia berada dala kehidupan yang memuaskan. (QS. 101:7) 
dan adapun orang-orang yang ringan timbangan 
(kebaikan)nya, (QS. 101:8) 

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. (QS. 101:9) 
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu (QS. 101:10) 
(yaitu) api yang sangat panas. (QS. 101:11) 

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (QS. 102:1) 
sampai kamu masuk ke dalam kubur. (QS. 102:2) 

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu), (QS. 102:3) dan janganlah begitu, kelak 
kamu akan mengetahui. (102:4)Janganlah begitu, jika kamu 
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, (QS. 102:5) 
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam, 

(QS. 102:6) dan sesungguhnya kamu benar-benar akan 
melihatnya dengan 'ainul yakin, (QS. 102:7) kemudian kamu 
pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang 
kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS. 102:8) 



" > 'i *+ 




, // Z * > > ^ » A . y f > < M z' ^4 V 





r UjUel T j 2 § U 6 iAAfj $ 










A \j - o oji 







s 




y 


uL» xyr v-VjH k c±XjA U 


jt I o) aS> _ t ^ | _ \jlaj y 4) D y 


^ ✓ Z' 


^ 4 % v zz ^ i z ^ ' a (t z'' »z' j 


y' ^ 





AgjUMU j 1 Uj jLaJ 1U Ac-j\ aJ I 



z'" -> Z* Z'" 




5 


& ..„ J' f-jj 

m . i ■ ik. If. 


' >-r -c4 r < ‘'v* 5 * * ' >'r'. 


























































Surat Al-‘Asyr, 


Demi masa. (QS. 103:1) 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian, (QS. 103:2) 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. 103:3) 


Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, (QS. 104:1) 
yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, (QS. 

104:2) 

ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, (QS. 
104:3) 

2Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan 
dilemparkan ke dalam Huthamah. (QS. 104:4) 

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu (QS. 104:5) 

(yaitu) api (disediakan) Allah yang dinyalakan, (QS. 104:6) 
yang (naik) sampai ke hati. (QS. 104:7) 

Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (QS. 104:8) 
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (QS. 
104:9) 

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
telah bertindak terhadap tentara gajah. (QS. 105:1) 

Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk 
menghancurkan ka’bah) itu sia-sia, (QS. 105:2) 
dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang 
berbondong-bondong, (QS. 105:3) 

yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang 
terbakar, (QS. 105:4) 

lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan 
(ulat). (QS. 105:5) 



‘ > x./ ^ 'f f »> ^ «,✓ V. 




9* 









/ > V /f/ 







>V S' * s s's s s' Csss ss 

> 4^*2 I ' J-i) I 


V /•> ♦ z' > 



r 


J-U j 


0 




P 








*• • 


/ 

< . • 










































Surat Al-Quraisy, Al-Maa’un, Al-Kautsar: 


Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (QS. 106:1) 

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan 
musim panas. (QS. 106:2) 

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah 
ini (ka'bah). (QS. 106:3) 

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 
ketakutan. (QS. 106:4) 


Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (QS. 107:1) 
Itulah orang yang menghardik anak yatim, (QS. 107:2) 
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. 
107:3) 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (QS. 107:4) 
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. (QS. 107:5) 
orang-orang yang berbuat riya. (QS. 107:6) 
dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS. 107:7) 


Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat 
yang banyak. (QS. 108:1) 

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 
(QS. 108:2) 

Sesungguhnya orang-orang yang membeci kamu dialah yang 
terputus. (QS. 108:3) 



<» s* 


' O?*J—* 






* * & 

m 











J* S*' 'W' ir ^ -* ^ 







J1 




/ / ^ >> ^ 'f 









V ** 

* * 

























































Surat Al-Kaafiruun, An-Nashr, Al-Lahab: 


Katakanlah: M Hai orang-orang kafir!" (QS. 109:1) 

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (QS. 

109:2) 

Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah (QS. 
109:3) 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah (QS. 109:4) 

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Ilah yang 
aku sembah (QS. 109:5) 

Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (QS. 109:6) 


Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, 

(QS. 110:1) 

dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan 
berbondong-bondong, (QS. 110:2) 

maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 
ampun kepada-Nya.Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima 
taubat. (QS. 110:3) 


Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia 
akan binasa. (QS. 111:1) 

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia 
usahakan. (QS. 111:2) 

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (QS. 
111:3) 

Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar. (QS. 111:4) 
Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS. 111:5) 



«M 










r IUl 



» xx I L. Vj 



La A _l U VA-j 

” A > 

J- A•■A' 1 M j 4 A y ^ ^ 



i k t t 

















































Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas: 


Katakanlah:”Dialah Allah, Yang Maha Esa”. (QS. 112:1) 
Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. 
(QS. 112:2) 

Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, (QS. 112:3) 
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (QS. 
112:4) 


Katakanlah:”Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai 
subuh, (QS. 113:1) 

dari kejahatan makhluk-Nya, (QS. 113:2) 

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (QS. 

113:3) 

dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul, (QS. 113:4) 

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. 

113:5) 


Katakanlah:”Aku berlindung kepada Tuhan manusia”. (QS. 
114:1) 

Raja manusia. (QS. 114:2) 

Sembahan manusia, (QS. 114:3) 

dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, (QS. 
114:4) 

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (QS. 
114:5) 

dari jin dan manusia (QS. 114:6) 










S ST* 


/y* ' 

«tas 





tjpjii i 




4 ^ ' j 4T5J' o* 







































